19 AGUSTUS 2019 

TABLOID MINGGUAN EDISI NO. 4 

RplO.OOO/eks | 12 Halaman 



Tanimbar 


K e 


banssaan Anak Neser 



MENUJU 

INDONESIA 

UNGGUL 



SAUMLAKI - Bupati Kepulauan Tanimbar, 
Petrus Fatlolon, SH., MH mengaku melalui 
momen Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan 
Negara Republik Indonesia (RI) ke-74 pihaknya 
sedang mempersiapkan Sumber Daya Manusia 
(SDM) Tanimbar yang unggul dan berdaya saing. 

Menurutnya dengan tema kemerdekaan RI ke-74 
tahun 2019, yaitu ‘Sumber Daya Manusia (SDM) 
Unggul, Indonesia Maju’ yang diusung oleh Pres¬ 
iden Ir. H. Joko Widodo berarti pemerintah saat 
ini ingin menekankan konsentrasinya pada pen¬ 
ingkatan SDM sebagai bentuk implementasi dari 
mewujudkan kemerdekaan. 


“Peningkatan SDM sebagai bentuk implementasi 
dari mewujudkan kemerdekaan itu, mengisi pemba¬ 
ngunan melalui tingkatan SDM,” ujar dia usai upaca¬ 
ra Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Negara 
RI di Lapangan Mandriak Sifnana, Kecamatan Ta¬ 
nimbar Selatan (Tansel) pada Sabtu (17/8). 

Fatlolon menuturkan l^usus di daerah yang dip¬ 
impinnya tersebut peningkatan di bidang SDM 
dalam menyambut beroprasinya pembangunan 
kilang minyak Blok Masela, pihaknya sudah mem¬ 
persiapkan sekitar 100 lulusan Sekolah Menengah 
Umum (SMU) dari berbagai kecamatan Bumi Bumi 
Duan Lolat untuk melanjutkan pendidikan di Kam¬ 


pus Cepu Minyak dan Gas (Migas) Jawa Tengah. 

Selain itu di tahun 2020 depan pihaknya akan 
membangun prasarana dan sarana pusat pelati¬ 
han Balai Latihan Kerja (BLK) untuk memper¬ 
siapkan SDM unggul guna menjawab peluang 
kerja di Proyek Strategis Nasional tersebut. 

Kemudian ia pun memberi ucapan selamat 
merayakan HUT . kemerdekaan RI yang ke-74 
kepada seluruh masyarakat Tanimbar dan ber¬ 
harap melalui momen tersebut Indonesia sema¬ 
kin maju, secara khusus di Tanimbar yang sejalan 
dengan Visi Misinya bersama Wakil Bupati... 

BERSAMBUNG KE HAL.11 



Jokowi Pimpin Detik Proklamasi 

JAKARTA - Presiden Joko Widodo dengan mengenakan 
pakaian adat Klungkung Bali, memimpin Upacara Per¬ 
ingatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik 
Indonesia di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (17/8). 
Yang berbeda pada upacara kali ini, tepat pukul 10.00 
WIB Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana Joko 
Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla didampin¬ 
gi oleh Mufidah Jusuf Kalla memasuki lapangan upacara 
dengan menaiki mobil Kepresidenan Indonesia-1. 

Upacara dimulai dengan dentuman meriam sebanyak 
tujuh belas kali. Kolonel Laut (P) Hariyo Poernomo 
yang saat ini menjabat sebagai Kepala Departemen 
Strategi Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut 
(Seskoal) bertindak sebagai komandan upacara. 
Sementara itu. Tim Pasukan Pengibar Bendera 
Pusaka (Paskibraka) yang bertugas untuk... 

BERSAMBUNG KE HAL11 



Latdalam Juara Lomba Desa Bupati Ulang Tahun ke 52 


Murad Ismail Irup HUT RI 

AMBON - Gubernur Maluku, Irjen PoL (Pur) Drs. Murad Ismail 
menjadi inspektur upacara (imp) peringatan hari ulang tahun 
(HIJT) ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan 
Merdeka, Ambon Sabtu (17/8/19). 

Selain Gubernur Murad, upacara yang dimulai pukul 
10.00 WIT ini berlangsung Idiidmat dan lancar dan ^ 
diikuti oleh Pangdam XVI Pattimura Mayjen 
TNI Marga Taufiq, Kapolda Maluku Irjen Pol. 

Drs.Royke Lumowa, M.M, Wakil Guber¬ 
nur Maluku Barnabas Nathaniel Orno, ^ 

Kajati Maluku Triyono Haryanto, Wa- / ^ ■«.. 

likota Ambon Richard Louhenapessy, '-M' 

Wakil Walikota Ambon Syarief, mantan 
Gubernur Maluku Karel Alberth Ralahalu, unsur Apara¬ 
tur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri, tamu undangan, ma¬ 
hasiswa dan pelajar di Kota Ambon... 

BERSAMBUNG KE HAL.11 




Inovasi Ambon Diakui Ibukota RI Pindah 


BACA DI HAL.02 


BACA DI HAL.03 


BACA DI HAL.05 


BACA DI HAL.08 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 
































19 AGUSTUS 2019 


TANIMBAR RAYA 


Latdalam Juara n Lomba Desa Ungkat Regional 4 


JAKARTA - Desa Latdalam yang 
terletak di Kecamatan Tanimbar 
Selatan (Tansel) meraih juara II da¬ 
lam Lomba Desa Tingkat Regional 
IV Tahun 2019. 

Hal tersebut diutarakan oleh 
Kepala Bidang (Kabid) Pember¬ 
dayaan Masyarakat Desa (PMD) 
Dinas PMD Tanimbar, Hellen 
Toumahu, SE. Ia mengatakan 
Desa Latdalam yang mewakili 
Provinsi Maluku untuk mengiku¬ 
ti Lomba Desa Tahun 2019 ting¬ 
kat regional IV yang terdiri dari 
wilayah Maluku, Papua dan Nusa 
Tenggara meraih juara 11. 

“Desa Latdalam raih Juara II, juara I 
dari Kabupaten Nusa Tenggara Barat 
dan juara III dari Papua Barat,” ung¬ 
kap dia pada Jumat (16/8). 

Hal senada juga diungkapkan 
oleh Ketua Tim Penggerak Pem¬ 
berdayaan dan Kesejahteraan 
Keluarga (TP-PKK) Latdalam, 
Femmy Lambiombir bahwa pen¬ 
capaian yang luar biasa tersebut 
diraih atas kerja keras dan dukun¬ 
gan semua pihak. Ia berharap den¬ 
gan prestasi juara II Lomba Desa 
tersebut mampu meningkatkan 
taraf hidup masyarakat menjadi 
semakin lebih baik dan mampu 
mengelola Sumber Daya Alam 
(SDA) yang ada. 

“Melalui lomba desa masyarakat 





One: 


semakin berubah kea rah yang leb¬ 
ih baik dan peningkatan SDM dan 
pengelolaan SDA,^ungkapnya. 

Pembacaan Surat Keputusan (SK) 
pemenang lomba desa dan kelura¬ 
han tahun 2019 serta penyerahan 
piala dan piagam kepada desa dan 
kelurahan juara tingkat provin¬ 
si dan juara tingkat regional serta 
juara TP-PKK tingkat provinsi 
dikemas dalam acara Temukarya 
dan Pekan Inovasi Perkembangan 
Desa dan kelurahan Tahun 2019 
di Hotel Discovery Ancol, Jakarta 
Utara pada Kamis (15/8). 

Sementara itu nama-nama desa 


yang ikut lomba desa di tingkat 
regional I adalah Desa Pematang 
Johar di Kecamatan Labuan Deli 
Kabupaten Deli Serdang Provinsi 
Sumut, Desa Taram di Kecamatan 
Haray Kabupaten Limapuluh Kota 
Provinsi Sumbar, Desa Marga 
Mulya di Kecamatan Sungai Bahar 
Kabupaten Murao Jambi Provinsi 
Jambi, Desa Sedyomulyo di Ke¬ 
camatan Mesuji Raya Kabupaten 
Ogan Komering Ilir Provinsi Sum¬ 
sel) dan Desa Wates Way Ratai di 
Kecamatan Way Ratai Kabupaten 
Pesawaran Provinsi Lampung. 

Tingkat regional II adalah Dsa Cib- 


ulan di Kecamatan Cidahu Kabu¬ 
paten Kuningan Provinsi Jabar, Dsa 
Giyono di Kecamatan Jumo Kabu¬ 
paten Temanggung Provinsi Jateng, 
Desa Srimulyo di Kecamatan Pi- 
yungan Kabupaten Bantul Provinsi 
Daerah Istimewah Yogyakarta, Desa 
Kepel di Kecamatan Pare Kabupat¬ 
en Madiun Provinsi Jatim dan Desa 
Sanur Kaja di Kecamatan Denpasar 
Selatan Provinsi Bali. 

Tingkat regional III adalah Desa Bumi 
Jaya di Kecamatan Pelaihari Kabupat¬ 
en Tanah Laut Provinsi Kalsel, Desa 
Batu Putih di Kecamatan Batu Putih 
Kabupaten Berau Provinsi Kaltim, 
Desa Pulau Sapi di Kecamatan Men- 
tarang Kabupaten Malinau Provinsi 
Kaltara, Desa Sidomukti di Kecamatan 
Toili Kabupaten Banggai Provinsi Sult¬ 
eng, Desa Tolinggua Tengah di Keca¬ 
matan Tolinggua Kabupaten Goronta¬ 
lo Utara Provinsi Gorontalo. 

Selain Desa Latdalam, lomba desa 
tingkat regional IV juga diikuti oleh 
Desa Suranadi di Kecamatan Narma- 
da Kabupaten Lombok Barat Provinsi 
NTB, Desa Tuokona di Kecamatan 
Bacan Selatan Kabupaten Halmahera 
Selatan Provinsi Malut, Desa Wan- 
inggap Miraf di Kecamatan Tanah 
Miring Kabupaten Merauke Provinsi 
Papua dan Desa Argosigemerai di 
Kecamatan Bintuni Kabupaten Teluk 
Bintuni Provinsi Papua Barat. (L02) 


LombaTaiiKieasii^arAnakBanggaBiida^ 


Balai POM Promosi Pesona Alam Tanimbar 


SAUMLAKI - Ketua Tim Peng- 
gerak Pemberdayaan dan Kesejahter¬ 
aan Keluarga (TP-PKK) Tanimbar, 
dan selaku Bunda Pendidikan Anak 
Usia Dini (PAUD) Tanimbar, Joice M. 
Fatlolon Pentury, SP mengatakan bah¬ 
wa ‘Lomba Tari Kreasi Tingkat PAUD’ 
positif telah mengajarkan anak bang¬ 
ga akan budaya Tanimbar. 

“Ini sudah mulai memperkenalkan 
budaya kepada mereka sejak kecil se¬ 
hingga rasa cinta dan bangga kepada 
Tanimbar dipupuk sejak usia dini’^ujar 
dia kepada sai pelaksanaan lomba itu 
pada Senin (12/8) 

Joice juga sangat mengapresiasi Di¬ 
nas Pemberdayaan Perempuan, Perlind¬ 
ungan Anak, Pengendalian Penduduk 
dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) 
Tanimbar yang telah melaksanakan 
lomba tersebut dalam rangka men¬ 
yongsong pencanangan Kabupaten 
LaySc Anak (KLA) oleh Menteri Pem¬ 
berdayaan Perempuan dan Perlind¬ 
ungan Anak Republik Indonesia (RI), 
Prof DR. Yohana Susana Yembise, Dip. 
Apling, MA pada Selasa (27/8). 

la pun menilai lomba yang mengh¬ 
adirkan dirinya sebagai juri bersama Lo- 


rina Slarwamin dan Pablo Refialy serta 
digelar di Gedung Kesenian Kota Saum- 
lala. Kecamatan Tansel itu menunjukkan 
anak-anak Tanimbar adalah generasi 
emas yang cerdas dan ceria. Karena ter¬ 
lihat generasi muda Bumi Duan Lolat itu 
sangat antusias dengan penampilan yang 
percaya diri dan begitu menikmati setiap 
proses dari menantikan giliran hingga 
selesai penampilkan tarian tradisonal. 

“Anak-anak begitu antusias dan 
semangat gunakan atribut adat, sep¬ 
erti somalay atau hiasan kepala dari 
burung cenderawasih, belusu atau 
gelang. Semua lengkap, walaupun 
mereka masih kecil,” nilai Joice. 

Hasil Lomba Tari Kreasi Tingkat 
PAUD yang diikuti oleh 12 Taman 
Kanak-kanak (TK), yaitu TK Widya 
Kusuma Batalyon 734, TK DH. Waslita 
Saumlaki, TK Eben Haezer Saumlaki, 
TK Kamparesy Maseltutul Lauran, TK 
Alosius Olilit Timur, TK Josefa Olilit 
Barat, TK Anggrek Saumlaki, TK Kartika 
Sifnana, TK St. Theresia Wowonda, TK 
Angkasa Saumlaki, TK Negeri Pembina 
Saumlaki dan TK Donbosco 11 Saum¬ 
laki akan diumumkan tepat pada hari 
pencanangan KLA di Tanimbar. (L02) 



SAUMLAKI - Stand lomba fo¬ 
tografi dari Balai Pengawasan Obat dan 
Makanan (POM) Maluku Tenggara Barat 
(MTB) dalam mempromosi&i keinda¬ 
han alam di Kepulauan Tanimbar dengan 
Tema ‘Pesona Alam Tanimbar ramai di¬ 
kunjungi ma: 

Menurut 

POM MTB, Stepanus Simon Sesa 
lomba tersebut digelar dalam rangka 
menyongsong Hari Kemerdekaan Re¬ 
publik Indonesia (RI) ke-74 pada 17 
Agustus 2019 dengan tujuan utama 


untuk membangkitkan kreatifitas para 
generasi muda Tanimbar dalam mem- 
publikasikan keindahan alam yang ti¬ 
dak kalah indah dari daerah lain. 

“Tujuan utamanya untuk mengang¬ 
kat kreatifitas anak-anak muda di Tanim¬ 
bar, mempublikasikan keindahan alam 
Tanimbar yang banyak tetapi kurang ter¬ 
ekspos. Targetnya, j»asti kita mencari yang 
terbaik dari semua, ujar dia. 

Sesa menuturkan lomba fotografi 
tersebut diikuti oleh 19 peserta dengan 
melampirkan hasil foto masing-mas¬ 
ing dari syarat yang diberikan timnya, 
yaitu pengambilan foto bebas sesuai 
tema menggunakan kamera jenis apa 
saja, foto harus karya pribadi yang di¬ 
kumpulkan melalui email Loka POM 
MTB yaitu lokapom.mtb@gmail.com 
atau dapat langsung menyerahkan foto 
tersebut langsung ke kantor Loka POM 
dengan menerangkan deskripsi foto, 
pendaftaran tersebut sama sekali tidak 
dipungut biaya dan karya foto terbaik 
akan menjadi hak milik panitia. 

“Sistem penilaian dari foto terbaik 
dilakukan dengan sistem vote dari mas¬ 
yarakat dan hasil juara 1 hingga III akan 


diumumkan serta langsung diberikan 
Trophy, Sertifikat dan Merchandise pada 
Sabtu (10/8) malam,” tuturnya. 

Lomba fotografi itu berjalan sangat 
meriah dan dirangkaikan juga dengan 
beberapa kegiatan menyambut pen¬ 
canangan Kabupaten Layak Anak (IQ.A) 
oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak RI, Prof DR. Yo¬ 
hana Susana Yembise, Dip. Apling, MA 
pada Senin (26/8) mendatang. 

19 foto bertemakan pesona alam 
Tanimbar itu terdiri dari foto Batu Bat- 
losa di Desa Latdalam Kecamatan Tan¬ 
sel, Pulau Haiwar di Desa Adaut Keca¬ 
matan Selaru, Pantai Sembunyi, Pantai 
Sife, Danau Lorulun di Desa Lorulun, 
Wertamrian, Senja Kota Saumlaki dari 
Pasar Omele Sifnana, Pemandangan 
Kota Saumlaki dari Pasar Olilit, Pantai 
Timur di Desa Lauran, Pantai Lumase- 
bu di Desa Lumasebu, Kormomolin 
dan Air Bomaki di Desa Bomaki. (L02) 


NOMOR PENTING 


0 Polres MTB 
0918-22033 

0821-1417-1217 (SMS/WA) 

0 Pengaduan Lalu Lintas 
0823-1290-7773 

0 Darurat Bencana BPBD 
0822-4863-8163 

0 RS Fatimah Olilit 
0822-4803-6596 

0 Teknisi PLN Saumlaki 
0821-8728-3363 

0 Damkar MTB 
0821-9836-5288 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 






















TANIMBAR RAYA 


19 AGUSTUS 2019 


03 


Bupad Rayakan Ultah Bersama Anak Panti Asuhan 


SAUMLAKI - Bupati Kepulau¬ 
an Tanimbar, Petrus Fatlolon, SH., 
MH merayakan Hari Ulang Tahun 
(HUT) yang ke-52 bersama anak- 
anak Yayasan Bhakti Luhur Saumlaki 
di Kantor Bupati pada Jumat (16/8). 

Bupati Fatlolon terlihat begitu ter¬ 
haru dan bersyukur pada usia ke-52 
tahun ini mendapat kejutan perayaan 
ulang tahun (Ultah) oleh anak-anak 
dengan kebutuhan khusus dari Panti 
Asuhan tersebut. Ia mengatakan jika 
dirinya sangat berterima kasih den¬ 
gan kejutan yang digagas oleh Gen¬ 
erasi Membangun (Gema) Tanimbar 
yang terdiri dari lintas berbagai de¬ 
nominasi gereja dan profesi itu. 

“Terima kasih, saya terharu,” ujar 
dia saat bersama Istri, Ny. Joice Fatlolon 
Pentury, SP. 

Bupati pun mengungkapkan me¬ 
masuki tahun ketiga kepemimpinan¬ 
nya bersama Wakil Bupati (Wabup) 
Agustinus Utuwaly di Kabupaten 
Kepulauan Tanimbar itu dirinya san¬ 
gat bahagia karena Tuhan selalu me¬ 
nolong dan menuntun segala tugas 
dan tanggungjawab yang diemban¬ 
nya, maka ia mengaku akan selalu 
melayani seluruh masyarakat Bumi 
Duan Lolat dengan segenap hati. 

“Tuhan menuntun saya sebagai bupati 



senang hati saya akan terus melayani mas¬ 
yarakat di Tanimbar^ ungkapnya. 

Acara perayaan Ultah itu diawali 
saat anak-anak Panti Asuhan Bhakti 
Luhur memberi kejutan kepada Bu¬ 
pati Fatlolon yang sedang berada di 
ruang kerja dengan bernyanyi lagu se¬ 
lamat ulang tahun dan membawa kue. 

Setelah berfoto bersama dimeja 


Bupati Fatlolon ke ruang rapat untuk 
mengikuti kejutan selanjutnya, yaitu 
simulasi Rapat Satuan Kerja Perang¬ 
kat Daerah (SKPD). 

Pada simulasi rapat anak-anak 
tersebut berperan sebagai Wabup, 
Sekretaris Daerah (Sekda), Kepa¬ 
la SKPD, para Asisten dan Staf Ahli 
yang bersama Bupati Fatlolon mem- 


tersebut. 

Dalam kegiatan simulasi yang 
berjalan dengan meriah itu anak- 
anak memberi beberapa pertanyaan 
kepada Bupati Fatlolon mulai dari 
hobby, perjalanan masa kecil hing¬ 
ga menyampaikan kendala-kendala 
yang dialami di Panti Asuhan. (LOl) 


KPU Tetapkan Perolehan Kursi dan Anggota DPRD MTB 


SAUMLAKI - Komisi Pemili¬ 
han Umum (KPU) Maluku Tenggara 
Barat (MTB) melaksanakan rapat ple¬ 
no terbuka Penetapan Perolehan Kur¬ 
si dan Calon Terpilih Anggota Dewan 
Perwakulan Rakyat Daerah (DPRD) 
MTB tahun 2019 di Aula Kantor Ke- 
menterian Agama (Kemenag) di Jalan 
Ir. Soekarno, Saumlaki, Kecamatan 
Tanimbar Selatan (Tansel), Kabupat¬ 
en Kepulauan Tanimbar pada Selasa 
(13/8) pukul 11.40 WIT. 

Rapat yang dipimpin oleh Ketua 
KPU MTB, Petrus Regen Lartutul, 
S.Sos ini dihadiri oleh Sekretaris Daer¬ 
ah (Sekda) Tanimbar, Piterson Rang- 
koratat, SH, Wakil Ketua II DPRD 
Ema Labobar, Dandim Saumlaki Let¬ 
kol Inf Rahmat Sairudin S.IP, Ketua 
Bawasiu MTB Mathias Alubwaman SH 

Dalam sambutannya mewakili Bu¬ 
pati Tanimbar, Petrus Fatlolon, Sekda 
menyatakan apresiasi sebab KPUD 
dan Bawasiu telah sukses menyeleng¬ 
garakan pemilu dengan lancar. 

“Kegiatan ini merupakan salah 
satu dari sekian tahapan proses pemi¬ 
lu 2019, yang mana setelah proses 
sengketa di MK dilaksanakan, maka 
sesuai peraturan perundang-undan- 
gan KPU harus melakukan rapat 
pleno penetapan ini. Terima kasih 
juga buat Bawasiu yang telah bekerja 
dengan baik sehingga kita bisa sam¬ 
pai pada proses pleno ini sebab taha¬ 
pan ini juga akan dilanjutkan dengan 
tahapan pelantikan,” ungkap dia 

Dikatakan, pemda akan terus 
mendukung semua peoses KPU sam¬ 
pai dengan pelantikan calon terpilih. 


“Terima kasih kepada pimpinan 
parpol yang telah memberikan per¬ 
hatian dan mendukung proses taha¬ 
pan pemilu sampai proses hari ini. 
Apresiasi buat anggota DPRD terpilih 
dan selamat kepada anggota DPRD 
terpilih, semoga setelah di lantik akan 
bekerjasama dengan Pemda sebagai 
mitra kerja sesuai peraturan perun- 
dang-undangan yang berlaku,” ujar 
Sekda Rangkoratat. 

Dalam rapat pleno penetapan 
itu diungkapkan peringkat partai 
yang meraih suarah, dengan rin¬ 
cian: Daerah Pemilihan Satu (Dapil 
I) I. PKB, jumlah suara sah: 2.717; 

2. BERKARYA, jumlah suara sah: 
2.321; 3. PDI-P, jumlah suara sah: 
2.133; 4. DEMOKRAT, jumlah suara 
sah: 1.878; 5. PKS, jumlah suara sah: 
I.73I; 6. GOLKAR, jumlah suara sah: 
1.573; 7. GERINDRA, jumlah suara 
sah: 1.485; 8. PERINDO, jumlah suara 
sah: 1.472; 9. NASDEM, jumlah suara 
sah: 1.457; dan 10. HANURA, jumlah 
suara sah: 1.250. 

Dapil Dua (II): I. GOLKAR, jum¬ 
lah suara sah: 1.774; 2. DEMOKRAT, 
jumlah suara sah: 1.647; 3. PDI-P, 
jumlah suara sah: 1.644; 4. BERK¬ 
ARYA, jumlah suara sah: 1.367; 5. 
PKP-I, jumlah suara sah: 1.280. 

Selanjutnya pada Dapil Tiga (III): 1. 
NASDEM, jumlah suara sah: 2.808; 2. 
DEMOKRAT, jumlah suara sah: 1.968; 

3. GERINDRA, jumlah suara sah: 1.898; 

4. HANURA, jumlah suara sah: 1.686; 5. 
PAN, jumlah suara sah: 1.677; 6. PDI-P, 
jumlah suara sah: 1.658; 7. PKP-I, jum¬ 
lah suara sah: 1.617; 8. PKB, jumlah 


suara sah: 1.612; 9. GOLKAR, jumlah 
suara sah: 1.594; dan 10. BERKARYA, 
jumlah suara sah: 1.448. 

Kemudian untuk Perolehan Kursi 
para Calon Terpilih Anggota DPRD 
MTB, rinciannya adalah : Dapil I : 
1. Ivonila Khrisna Sinsu (588 suara/ 
PKB); 2. Apolonia Laratmase (707 
suara/GERINDRA); 3. Virgia Andrea 
Werembinan (448 suara/PDI-P); 4. 
Piet Kaet Taborat, SH (566 suara/ 
GOLKAR); 5. Gotlif Siletty (410 su- 
ara/NASDEM); 6. Ricky Jauwerisaa 
(1.017 suara/BERKARYA); 7. Welem 
Hermanus Pesiwarissa (367 suara/ 
PKS); 8. Fredek Y.Kormpaulun (270 
suara/PERINDO); 9. Frederikus Ded- 
dy Son Titirloloby, S.Sos (341 suara/ 
HANURA); 10. Deni Darling Refwalu 
(507 suara/DEMOKRAT). 

Untuk Dapil II : 1. Jidon Kel- 
manutu, ST (768 suara/PDI-P); 2. 
Nelson Erwin Willem Lethulur, SP 
(730 suara/GOLKAR); 3. Nikson Lar¬ 
tutul, SH (770 suara/BERKARYA); 
4. Melkias Seralurin (656 suara/ 
DEMOKRAT); 5. Samuel Lilinwelat 
(816 suara/PKP-I). 

Dapil III : 1. Otniel Whan Lekruna, 
SH, M.Hum (460 suara/PKB); 2. Ema La¬ 
bobar (474 suara/GERINDRA); 3. Frenky 
Limber (582 Suara/PDI-P); 4. Markus 
Atua (489 suara/GOLKAR); 5. Ambrosi- 
us Rahanwatty (547 suara/NASDEM); 6. 
Richie Laurens Anggito (328 suara/BERK¬ 
ARYA); 7. Erens Yuhus Feninlambir (474 
suara/PAN); 8. Christofol Louw (411 su- 
ara/HANURA); 9. Jaflaun Batlayeri (864 
suara/DEMOIOlAT); dan 10. Yuhanti 
Bungaa/U (439 suara/PKP-P). (LOl) 


Pengukuhan Paskibra 

SAUMLAKI - Bupati Petrus Fatlo¬ 
lon SH., MH mengukuhkan sebanyak 
36 anggota Pasukan Pengibar Benaera 
Pusaka (Paskibra) Merah Putih Tahun 
2019 di Gedung Kesenian Saumlaki 
pada Kamis (15/8^). Bupati memberi se¬ 
lamat atas dikukuhkannya ke-35 anggo¬ 
ta paskibraka Tanimbar tersebut dalam 
menjalankan tugas mulia tersebut. 

fo-35 anggota Paskibra tersebut di- 
antaranya dari perwakilan SMA Negeri 
Unggulan adalah Juan Sumanik, Lukas 
Lethulur, Amando G. Mitakda, Re- 
sykawart M. Titirloloby, Simon J. Ivak- 
aalam, Pialy Y. Miru, Adityaman J. S. 
Klise, Marselinus Maskikit, Magdalena 
M. Desa dan Sofie E. Kormasela. SMA 
Negeri 1 Tansel, Pius L. A. Batmomolin, 
Yuhus Uwuratuw, Stingki F. Fatbinan, 
Zul Fikran, Katutuan W. Hulosewo, 
Caytanus M. N. Lamere, Pijung M. Ke- 
lyombar, Maria Th. Samangun, Kristina 
fonanmase, Sebastian Yempormase, 
Lucia Suwandy, Agustina Rumwarin 
dan Mien Rangkoratat. SMA ICristen 
Saumlaki adalah Franco B. Nimresko- 
su, Otniel Z. Manutmasa, Markus Y. 
Masombe, Sandra Tiwery. SMA Kristen 
Tanut diwakili oleh Aldrick Theruty, 
SMA Budi Mulia Saumlaki diwakili 
oleh Fernando Samar, SMA Negeri 1 
Seira diwakili oleh Yance Manurung 
dan Hendrika Kora. Kemudian Sekolah 
Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 
Tansel diwakili oleh Norbertha Barito, 
SMA Negeri Fordata diwakili oleh Mar- 
tina Valencia, SMA Corjesu Larat di¬ 
wakili oleh Maria A. F. Rahankey, SMA 
Negeri Amtufu diwakili oleh Rofina 
Sainyakit dan dari SMA Negeri Selaru 
diwakili oleh Putri A. Maranresy. (L02) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 














MALUKU RAYA 



Pda ks anaanHUTRIdiMa lraBeriai^suiigKhidmad 

l^. Dalam peringatan upacara di^bu- Karya Langgur, Alesandro Seminari 

paten Maluku Tenggara, bertindak Langgur serta David Tanlain Siswa 


LANGGUR - Rasa Cinta akab Bang¬ 
sa Indonesia akan selalu tertanam 
dalam sanubari setiap anak bangsa In¬ 
donesia khususnya saat Upacara HUT 
Kemerdekaan Bangsa Indonesia ter¬ 
masuk tahun 2019 dalam peringatan 
hari kemerdekaan RI ke-74 di Kabu¬ 


paten ^ 

Upacara tersebut diawali dengan 
detik-detik proklamasi yang ditandai 
dengan bunyi sirine Upacara selama 
1 menit, untuk membangkitkan ke¬ 
sakralan hari Kemerdekaan Indone¬ 
sia dari belenggu penjajahan. 


selaku Inspektur Upacara Bupati 
Malra M. Thaher Hanubun dan ber¬ 
langsung di Halaman Upacara Kan¬ 
tor Bupati yang baru tepat pada ruas 
jalan Langgur-Debut, Sabtu (17/8). 

Pada kesempatan tersebut Ketua 
DPRD Malra Teddy Welerubun, 
membacakan Naskah Proklama¬ 
si Kemerdekaan RI. Moment yang 
dinanti-natikan adalah pengibaran 
bendera Merah Putih oleh Pasukan 
Pengibar Bendera (Paskibra) yang 
terdiri dari unsur Anak Sekolah 
SMU/SMK Malra serta TNI/Polri 
sebagai pengawal. 

Pelaksanaan Pengibaran Bendera 
berlangsung sukses dan lancar. Pem¬ 
bawa Bendera Sartika Riry Rahanra 
dari SMA Negeri 1 Kei Kecil serta 
tiga orang pengibar bendera, yaitu 
Lambertus Rettob Siswa SMA Sanata 


SMA Negeri 2 Kei Kecil dan Ko- 
manda Paskibraka IPDA. Mahadewa 
Bayu dari Polres Maluku Tenggara. 

Adapun peserta Upacara kali ini 
terdiri dari personil Kodim, Lanal, 
Lanud D. Dumatubun, Brimob, 
Polres Maluku Tenggara, SatPol PP, 
Korpri, serta siswa-siswi SMA/SMK 
yang ada di Kota Langgur. 

Hadir pada upacara tersebut Forum 
KomunScasi Pimpinan Daerah, Ko¬ 
mandan Kesatuan TNI/Polri, Mantan 
Bupati Malra Andre Rentanubun, 
Pimpinan dan Staf Instansi Otonom 
dan Vertikal, para Raja dan Kepala 
Ohoi/Desa serta undangan lainnya. 

Pada kesempatan yang sama Bupati 
Hanubun memberikan penghargaan 
kepada warga masyarakat yang telah 
membangun ohoi dari sektor Pariwisa¬ 
ta serta penghargaan lainnya. (K06) 


Berbagai Lomba Jelang HUT ke 444 


AMBON - Jelang HUT ke-444 Kota 
Ambon yang jatifb pada tanggal 7 
September mendatang. Pemerintah 
Kota (Pemkot) Ambon menggelar 
berbagai kegiatan. Hal tersebut disam¬ 
paikan Kepda Dinas (Kadis) Komuni¬ 
kasi Informatika dan Persandian kota 
Ambon, J. R. Adriaansz, Jumat (16/8). 

Kadis menjelaskan, pencanangan 
HUT Kota telah dilakukan pada 5 
Agustus dan dilanjutkan dengan rang¬ 
kaian kegiatan perlombaan yang mel¬ 
ibatkan ASN Pemkot dan masyarakat. 

“Berbagai lomba melibatkan berbagai 
unsur, seperti TNI/Polri, para siswa, ser¬ 
ta warga kota dari seluruh negeri, desa, 
dan kelurahan di Ambon.” ujar Kadis. 

Agenda kegiatan jelang HUT Kota 
dimulai dengan Pesta Teluk Ambon 
yang dilaksanakan 10-20 Agustus den¬ 
gan berbagai lomba, antara lain, lomba 
fashion show dan design, bersih pantai, 
goyang festival Teluk Ambon, pameran, 
arumbae manggurabe, workhop dan 
lomba photography serta hiburan rakyat 

Selain itu, rangkaian kegiatan lomba 
baris indah dan goyang k^a enda yang 
diikuti oleh ASN linglmp Kota Ambon 

Pesan Dandrem 

AMBON - Danrem 151/Binaiya, 
Kolonel Inf Hartono, S.I.P pimpin 
serah terima jabatan Komandan Ko¬ 
dim (Dandim) 1504/Ambon di Baelio 
Slamet Riyadi Makorem 151/Binaiya, 
Jalan Ahmad Yani No.l Kota Ambon 
pada Kamis (15/8). 

Dandim 1504/Ambon yang baru 
Letkol Kav Cecep Tendi Sutandi, S.H. 
yang sebelumnya menjabat Waaster 
Kodam XVI/Pattimura menggantikan 
Letkol Inf Fendri Nafyanto Raminta, 
yang menjabat jabatan baru sebagai 
Waasren Divisi 1 Kostrad. 

“Berkaitan dengan jabatan yang 
diserahterimakan adal^ Komandan 
Kodim 1504/Ambon, yang sudah 
mengalami perubahan Orgas, semula 
dipimpin oleh Dandim berpangkat 
Letkol diubah menjadi Dandim ber¬ 
pangkat Kolonel, namun pelaksanaan 
tugas tetap dititik beratkan kepada 
Pembinaan Teritorial,” ujar Danrem. 

Lebih lanjut dikatakan Danrem bah- 


serta stakeholder pada 20-23 Agustus 
2019 bertempat dilapangan Merdeka. 

Kegiatan musik juga akan mewarnai 
rangkaian kegiatan menjelang HUT 
Kota Ambon seperti Ambon Pono 
Deng Musik yang digelar 21 Agustus 
di Gong Perdamaian Dunia (GPD), 
harmony sudut kota di sejumlah lo¬ 
kasi yakni bandara Pattimura, jin Di¬ 
ponegoro, Pattimura dan A.Y Patty 
pada tanggal 1 September. Festival 
band akan digelar 2 September, festi¬ 
val paduan suara (choir) pada 3 Sep¬ 
tember di Gong Perdamaian. 

Kegiatan lainnya yakni brass, toto- 
buang dan hadrat festival akan digelar 
4 September disejumlah lokasi, serta 
kegiatan Amboina Musik Karnaval 
yang dilaksanakan 6 September 2019. 

Selain lomba juga akan dilaksanakan 
kegiatan Doa Untuk Ambon bagi dua 
komunitas beragama yakni Agama 
Islam bertempat di Islamic center dan 
Kristen bertempat di Sporthall-Ka- 
rang Panjang pada 5 September. 

“Puncaknya akan dilakukan upacara 
peringatan HUT ke-444 Kota Ambon 
di lapangan merdeka,” tutup dia. (K02) 

ke Dandim Baru 

wa Binter merupakan keunggulan dan 
kekuatan TNI AD. 

“Untuk itu keterpaduan lintas sek¬ 
toral yang solid dan komprehensif 
dengan Pemerintah Daerah, maupun 
Instasi dan pihak terkait serta elemen 
masyarakat, harus selalu diperhatikan 
dan dikedepankan guna menyele¬ 
saikan beragam persoalan aktual yang 
berkembang di masyarakat serta da¬ 
lam rangka menciptakan kondisi so¬ 
sial yang aman dan kondusif’ ujar dia. 

Dikat^an serah terima jabatan 
dalam organisasi militer merupa¬ 
kan bagian dari pembinaan personel 
dan organisasi yang harus dilakukan 
agar roda organisasi terus bergerak 
dinamis dan estafet kepemimpinan 
berjalan secara berkesinambungan 
supaya kinerja satuan lebih baik 
dan optimal. Dengan dilaksanakan 
pergantian pejabat, diharapkan 
akan memacu semangat dan pe¬ 
mikiran baru yang lebih segar. (K02) 


Kodam dan Polda Damaikan An^ota Berkelahi 


AMBON - Anggota Dit Samapta 
Polda Maluku, Briptu Rendi Risakotta 
yang menjadi korban cekcok dan be¬ 
rujung pada perkelahian dengan ang¬ 
gota Tabakpan 2 Ru 3 Ton I Kipan A 
Yonif Mekanis 521/DY, Prada Remon 
Sapulette akhirnya berdamai. Perda¬ 
maian tersebut dilakukan di Mako 
Pomdam XVI/Pattimura, JL. Jenderal 
Ahmad Yani, Kei Ahusen, Sirimau, 
Kota Ambon, pada Rabu (14/8). 

Komandan Yonif Raider 733/Ma- 
sariku Mayor Inf Davit Sutrisno 
Sirait, S.E., bersama Pasi Intel Let¬ 
tu Inf Prayoga dan Dua Anggota 
Dit Samapta Polda Maluku bersi¬ 
laturahmi dan membahas kasus 
perkelahian yang terjadi. Dalam 
pertemuan tersebut diharapkan ins¬ 
iden kesalahpahaman antar anggota 
tidak berdampak pada perpecahan 
TNI dan Polri. Karena kedua in¬ 
stitusi tersebut merupakan garda 
terdepan dalam mengayomi mas¬ 
yarakat dan membela negara. Per¬ 
temuan yang berlangsung hangat 
tersebut menjadi bukti bahwa solid¬ 
nya dua institusi tersebut. 

Kronologis kejadian bermula ke¬ 
tika Prada Remon Sapulette sedang 
melaksanakan dinas cuti di Ambon, 
dan sedang berkunjung di rumah 
saudaranya yang berada di daerah 
Wailete, Desa Wayame, Kecamatan 
Teluk Ambon, bersama kakak kand¬ 
ungnya Praka Rovino Sapulette. 

Singkat cerita. Prada Remon Sap¬ 
ulette dan satu rekannya di duga 
dibawah pengaruh alkohol, sempat 
terjadi cekcok dengan Briptu Rendi 
Risakotta namun dilerai oleh Rovi¬ 


no. Berselang kemudian, Remon dan 
Rendi tidak sengaja bertemu di se¬ 
buah warung di kawasan Wayame dan 
terjadilah cekcok hingga pemukulan 
yang mengakibatkan Briptu Rendi Ri¬ 
sakotta mengalami luka di pelipis kiri 
dan dagu. 

Danyonif menyampaikan penghar¬ 
gaan atas hadirnya perwakilan Polda 
Maluku. “Saya berharap semoga ini 
menjadi pelajaran bagi kita semua, 
agar kejadian serupa tidak terulang 
kembali,” ujar Danyonif yang juga 
menyampaikan permohonan maaf 
atas insiden kesalahpahaman tersebut. 

Menyikapi kejadian tersebut. 
Pangdam Pattimura Mayjen TNI 
Marga Taufiq menegaskan bahwa 
prajurit TNI yang terlibat insiden 
tersebut akan diproses sesuai atur¬ 
an hukum karena telah mencoreng 
nama baik satuan dan TNI AD, 

Ia juga menekankan dan memer¬ 
intahkan secara tegas terkait insiden 
tersebut, agar seluruh Komandan Sat¬ 
uan (Dansat) melaksanakan penga¬ 
wasan secara melekat kepada seluruh 
prajuritnya. Perbanyak intensitas Jam 
Pimpinan kepada prajurit di satu¬ 
an jajaran Kodam Pattimura untuk 
mencegah dan menghindari pelang¬ 
garan sekecil apapun. 

“Kepada seluruh komandan satu¬ 
an agar memerintahkan dan men¬ 
gawasi para prajurit dan PNS TNI 
beserta keluarganya menghindari 7 
dosa besar yang tidak boleh dilaku¬ 
kan TNI diantaranya perkelahian/ 
pembunuhan, asusila, backing 
judi, narkoba, miras, disersi dan 
insubbordinasi,” tutup dia. (MOl) 



www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 

























MALUKU RAYA 


19 AGUSTUS 2019 


05 ^ILsUsnimiifllboi 


Pempus i^resiasi Inovasi^4m6on City ofMusic 


JAKARTA - Kota Ambon dengan 
inovasi Ambon City of Music (ACoM) 
ditetapkan masuk dalam Top 45 Ino¬ 
vasi Pelayanan Publik (IPP) 2019. Hal 
itu disampaikan melalui rilis yang 
dikeluarkan Kementerian Pendayagu¬ 
naan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi (PANRB), Rabu (14/8). 

Menteri PANRB, Syafruddin 
melalui konferensi pers di Kantor 
Kementerian PANRB memberikan 
apresiasi bagi instansi pemerintah yang 
telah lolos sampai tanap ini. “Selamat 
untuk instansi yang sudah masuk Top 
45. Semoga inovasi ini dapat terus ber¬ 
lanjut,” ujar Menteri Syafruddin. 

Top 45 Inovasi Pelayanan Publik 
2019 ini terdiri dari 8 kementerian 
dengan 9 inovasi, 4 lembaga sebanyak 
4 inovasi, 5 provinsi dengan 5 inova¬ 
si, 16 kabupaten dengan 17 inovasi, 9 
kota sebanyak 9 inovasi, dan 1 BUMN 


dengan 1 inovasi. Proses seleksi Top 45 
dilakukan oleh Tim Panel Independen 
dan Tim Evaluasi sementara penentu¬ 
annya dilakukan oleh Tim Panel Inde¬ 
penden. Top 45 diperoleh dari Top 99 
yang diseleksi melalui tahap presentasi 
dan wawancara serta verifikasi dan 
observasi lapangan. 

Menteri menjelaskan bagi pemer¬ 
intah daerah yang inovasinya terpilih 
sebagai Top 45 akan mendapatkan 
alokasi Dana Insentif Daerah (DID). 
Pemberian DID ini telah dilakukan se¬ 
jak tahun anggaran 2018. 

Dikatakan, instansi yang berpar¬ 
tisipasi pada KIPP 2019 juga berke¬ 
sempatan mengikuti kompetisi ting¬ 
kat dunia yaitu United Public Service 
Award (UNPSA) yang diselenggarakan 
PBB. Sebelumnya terdapat dua instansi 
yang berhasil menjuarai ajang bergeng¬ 
si UNPSA, yaitu inovasi Sistem Early 


Kapal Ferry Baru Untuk Maluku 



AMBON - Pemprov Maluku 
memperoleh bantuan dari Pe¬ 
merintah Pusat berupa satu unit 
kapal ferry berukuran besar yak¬ 
ni dengan bobot 1500 GT (Gross 
Tonnage). Kapal ferry ro-ro yang 
diberi nama KMP Bahtera Nusan¬ 
tara 02 itu, telah diluncurkan pen¬ 
gapungannya di Surabaya, Jawa 
Timur, Kamis (8/8). 

Dirut PD. Panca Karya Rusdy 
Ambon, membenarkan kapal ferry 
yang akan diperuntukkan melayani 
pelayaran angkutan penyeberangan 
di Provinsi Maluku itu telah dilun¬ 
curkan, dan tidak lama lagi akan 
melayari perairan Maluku. 

“Mudah-mudahan dalam waktu 
dekat ini, setelah diluncurkan dan di 
uji coba hari ini, KMP Bahtera Nu¬ 
santara 02 dengan bobot 1500 GT 
ini dapat langsung diserahkan ke 
Pemerintah Provinsi Maluku untuk 
segera melayari angkutan penye¬ 
berangan di Maluku,” kata Rusdy di 
ruang kerjanya, Kamis (8/8). 

Sebelumnya, saat peringatan Hari 
Pers Nasional (HPN) tahun 2017 
yang puncak acaranya diadakan 
di Kota Ambon, Presiden RI Joko 
Widodo meresmikan sejumlah 
proyek infrastruktur di Provinsi 
Maluku. Saat itu. Presiden juga 
meresmikan dua kapal ferry ro- 
ro, KMP Tanjung Sole dan KMP 
Lelemuku. Kedua kapal ferry ini 
masing-masing berkapasitas 500 
GT. Saat ini Tanjung Sole melayari 
Namlea-Manipa-Waesala, sedang¬ 
kan Lelemuku melayari lintasan 


Saumlaki-Adaut-Letwurung. 

“Saat peresmian itu. Presiden meli¬ 
hat kondisi Maluku masih membu¬ 
tuhkan kapal yang lebih besar. Beliau 
lalu berkoordinasi dengan Menteri 
Perhubungan agar diprogramkan,” 
kata Rusdy. 

Pembuatan kapal ferry di galangan 
kapal milik PT Dumas Tanjung Per¬ 
ak Shipyards, Surabaya, itu kini telah 
rampung dan diluncurkan penga¬ 
pungannya untuk dapat diuji-coba 
pelayarannya. Rusdy menyebutkan, 
bpercepatan realisasi program ban¬ 
tuan kapal ini dapat segera terlaksana, 
berkat koordinasi Gubernur Maluku 
Irjen Pol. (Purn) Drs. Murad Ismail 
dengan Menteri Perhubungan RI 
Budi Karya Sumadi. 

“Peluncuran ini dapat terlaksana 
berkat hasil koordinasi Pak Guber¬ 
nur yang langsung bertemu Pak 
Menteri Perhubungan, sehingga 
ditindaklanjuti sesuai dengan pro¬ 
gram 100 kerja beliau di Dinas Per¬ 
hubungan,” ungkapnya. 

Dijelaskannya, luas perairan Ma¬ 
luku yang sangat besar ini membuat 
kehadiran KMP Bahtera Nusantara 
02 sangatlah strategis. Untuk rute 
pelayarannhya, pihak Pemerintah 
Provinsi Maluku akan melihat lagi 
daerah-daerah yang sangat mem¬ 
butuhkan kehadirannya. 

“Mudah-mudahan kedepan 
Pak Gubernur bisa berkoordina¬ 
si untuk mendapatkan tambahan 
kapal lagi. Pengelolan kapal fer¬ 
ry ini akan ditangani perusahaan 
daerah, namun kami menunggu 
arahan dan petunjuk dari bapak 
Gubernur juga,” tandasnya (POI) 


Detection and Treatment (EDAT) dari 
Kabupaten Teluk Bintuni, dan inovasi 
PetaBencana.id milik Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana (BNPB). 

“Posisi Top ini akan dikirim ke PBB 
untuk dilombakan. Mudah-mudahan 
tahun depan bisa menjuarai lagi, seh¬ 
ingga kita bisa hattrick berturut-turut 
memenangkan UNPSA,” ujarnya. Leb¬ 
ih lanjut Menteri menyampaikan peng¬ 
hargaan terhadap Top 45 akan diserah¬ 
kan langsung oleh Wakil Presiden RI, 
Jusuf Kalla pada akhir September 2019. 

Deputi bidang Pelayanan Publik 
Kementerian PANRB, Diah Natalisa 
mengatakan bahwa Kompetisi Inovasi 
Pelayanan Publik (KIPP) merupakan 
perwujudan gerakan One Agency One 
Innovation yang digalakkan Kement¬ 
erian PANRB. KIPP diselenggarakan 
sebagi pembinaan inovasi pelayanan 
publik dalam pelaksanaan reformasi 


birokrasi. 

Proses kompetisi ini dimulai dari 
endaftaran proposal inovasi melalui 
ttp://sinovik.menpan.go.id. Tahun ini 
terekam sebanyak 3.156 proposal yang 
mendaftar, dan menunjukkan pening¬ 
katan dibanding tahun sebelumnya 
yang hanya 2.824 proposal. Proposal 
yang lolos seleksi administrasi dan 
masuk ke tahap desk evaluation yang 
dilakukan oleh Tim Evaluasi. Dari nasil 
desk evaluation, diperoleh Top 99 Ino¬ 
vasi Pelayanan Publik Tahun 2019 yang 
ditetapkan melalui Keputusan Ment¬ 
eri PANRB No. 47/2019. Penyerahan 
penghargaan Top 99 telah dilakukan 
pada Juli lalu oleh Menteri PANRB. 

Diketahui, inovasi ‘Ambon City of 
Music” masuk dalam kategori pertum¬ 
buhan ekonomi dan kesempatan kerja, 
menj adi kekuatan bagi Kota Ambon yang 
saat ini masuk dalam top 45 IPP. (K02) 


Gerak Jalan Indah HUT RI di Langgur 


LANGGUR - Bupati Maluku 
Tenggara (Maira) M. Thaher Ha- 
nubun secara resmi melepaskan 
Regu Pertama Gerak Jalan Indah 
dalam rangka memeriahkan Hari 
Ulang Tahun Kemerdekaan Re¬ 
publik Indonesia ke-74 Tahun 2019 
pada Kamis (15/8). 

Pelepasan 411 Regu ini ditandai 
dengan pelepasan regu petama dari 
kategori anak Sekolah Dasar yang 
dilakukan langsung Bupati Ha- 
nubun di Halaman Kantor Camat 
Kei Kecil-Langgur. 

Pada kesempatan tersebut bupati- 
memberikan semangat perjuangan 
sebagai anak Bangsa dan khusus¬ 


nya generasi muda Maha untuk 
tetap bersatu membangun Nuhu 
Evav-Tanah Kei tercinta. 

Hanubun juga memberikan yel-yel 
Kebangsaan Indonesia untuk Maha 
kepada seluruh peserta Lomba Ger¬ 
ak Jalan Indah serta seluruh mas¬ 
yarakat. Adapun peserta berasal dari 
Kategori Tingkat SD, SLTP, SLTA 
dan Umum yang diikuti Organisa¬ 
si Perangkat Daerah Maira, Intansi 
Vertikal, Ohoi/Desa serta mas¬ 
yarakat umum lainnya yang berjum¬ 
lah 411 regu dengan lokasi star depan 
Kantor Camat Kei Kecil dan Finish 
di Kantor DPRD Maluku Tenggara 
Jl. Soekarno-Hatta Langgur. (K06) 


Pemda MBD Gelar Lomba Voli HUT RI 


TIAKUR - Pemda Maluku Barat 
Daya (MBD)melalui Panitia HUT 
Kemerdekaan RI ke 74 tahun 2019 
dengan mengadakan berbagai ma¬ 
cam perlombaan untuk memeriahkan 
perayaan tersebut, dengan melibatkan 
ASN, TNI, Pohi dan masyarakat. 

Selain pagelaran fashion show 
berbusana daerah oleh ASN, juga 
diadakan berbagai macam lomba 
yang dipertandingkan seperti baris 
empang, volleyball putera-puteri, 
dan jenis kategori lomba lainnya. 

Pada Kamis pagi (15/8), bertem¬ 
pat di lapangan volleyball Tiakur, 
dilangsungkan pertandingan final 
volleyball putera-puteri. Pertand¬ 
ingan final ini berlangsung cukup 


seru, selain disaksikan oleh mas¬ 
yarakat yang memadati lapangan 
volleyball Tiakur, juga disaksikan 
langsung oleh Bupati MBD, Ben- 
yamin Th. Noach, S.T didampingi 
Ketua TP PKK Kabupaten MBD 
Ny. Rely Noach, unsur Forkopimda 
MBD lainnya. 

Pada pertandingan final ini Tim 
Kaiwatu berhasil keluar sebagai juara 
pertama volleyball putera setelah men¬ 
galahkan Tim Badan Kepegawaian 
dan Pengembangan SDM dengan ke¬ 
menangan telak tiga set langsung (3 - 
0), sementara pertandingan final lain¬ 
nya tim puteri Kelurahan Tiakur keluar 
sebagai juara setelah unggul 3 set (3-1) 
atas Tim SMA Negeri Tiakur.(K07) 


Penutupan TMMD ke 105 di Halsel 


LABUHA - Antusiasme masyarakat 
menghadiri kegiatan penutupan ke- 
'atan TNI Manunggi Mernbangun 
esa ke-105 yang dilaksanakan di 
Desa Saketa, Kecamatan Gane Barat 
Kabupaten Halmahera Selatan (Hal¬ 
sel) pada Kamis (8/8). 

Sejak pagi masyarakat yang berasal 
dan desa sasaran TMMD berdatan- 

f an dengan kendaraan dipimpin 
ades masing-masing dan segera 
memenuhi lapangan Saketa dan 
mengunjungi stand-stand pameran 
Kodim dan Yonif yang berada di 
sekitar lapangan dan Stand Yonif 
RK 732/Banau menjadi Pavorit un¬ 
tuk dikunjungi karena menampil¬ 


kan photo booth yang menampil¬ 
kan personel berpakaian pasukan 
elite dan senjata khusus. 

Menurut Ali Domo, warga 
Desa Saketa menyampaikan bah¬ 
wa dengan adanya kegiatan ini 
menjadi hiburan tersendiri bagi 
masyarakat sehingga mereka ber¬ 
bondong-bondong menghadiri 
kegiatan tersebut. Senada dengan 
hal tersebut Dansatgas TMMD 
Letkol Inf Imam Khanafi menyam¬ 
paikan bahwa masyarakat mera¬ 
sakan euforia penutupan kegiatan 
TMMD ke-105 yang dipusatkan 
di Desa Saketa tersebut.(M 10) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 
















06 


19 AGUSTUS 2019 


ANEKA RAGAM 


Komik Bahasa Daerah asal Medan, Mendunia 


MEDAN - Empat mahasiswi Uni¬ 
versitas Muhammadiyah Sumatera 
Utara (UMSU) yaitu Riski Ajura Ayu 
Ningtia, Dinda Dewi, Nabila IChalisah 
br Simamora, dan Meily Winie Man¬ 
ik, menghasilkan karya 99,99 Komik 
Strip yang identik dengan budaya 
di Sumatera Utara (Sumut). Komik 
karya empat perempuan muda terse¬ 
but menyampaikan 99 cerita dengan 
sembilan karakter moral anak. 

Ketua tim pembuat 99,99 Komik 
Strip, Riski Ajura Ayu Ningtia menga¬ 
takan kepada VOA, komik yang cub- 
uat sejak Maret 2019 dan diluncurkan 
pada Mei 2019 tersebut saat ini telah 
dipasarkan ke berbagai negara seper¬ 
ti Malaysia, Thailand, India, Perancis, 
Tunisia, Jerman, Jepang, Australia, dan 
Yaman. Komik yang dipasarkan ke 
mancanegara itu hanya tersedia dalam 
versi bahasa Inggris. Bukan hanya da¬ 
lam bentuk buku. Komik tersebut juga 
tersedia dalam bentuk digital dan bisa 
diunduh di Google Play Store. 

“Kita juga bdcerja sama dengan 
pihak lain untuk membantu kami 
menyebarluaskan dan mempro¬ 
mosikan komik ini ke berbagai neg¬ 
ara. Itu (komik) disebarkan melalui 
yang bisa diunduh saja, karena kami 
Kesulitan kalau dalam bentuk buku,” 
kata Ajura di Medan, (14/8). 

Lanjut Ajura, 99,99 Komik Strip 
tersebut juga berbeda dari komik 
pada umumnya. Penggunaan 9 baha¬ 
sa daerah yang ada di Sumut menjadi 
pembedanya, masing-masing diambil 
dari bahasa suku Batak Toba, Angko- 
la, Mandailing, Melayu Deli, Melayu 
Pesisir, Simalungun, Karo, Nias, dan 
Pakpak. Hal itu yang menjadikan ko¬ 
mik ini memiliki ciri khas tersendiri. 

“Yang menjadi ciri khas dari komik 
ini adalah lata mengangkat budaya. 
Pada karakternya kami selalu meng¬ 
gunakan karakter dari setiap daerSi 
seperti Mandailing, Melayu Deli yang 



biasa karakternya menggunakan 
warna kuning. Lalu, Batak itu iden¬ 
tik dengan warna merah, hitam, 
dan emas,” sebut Ajura. 

Proses pembuatan komik itu tak 
selalu berjalan mulus. Ajura men¬ 
gungkapkan ada kesulitan dalam 
menghasilkan karya yang men¬ 
gangkat kearifan lokal di Sumut 
yaitu pada bagian penutur bahasa. 

“Kita menggunakan sembilan ba¬ 
hasa daerah dan kesulitannya itu di 
penutur tersebut. Kita harus mencari 
penuturnya, karena setiap bahasa 
daerahnya sendiri mempunyai ting¬ 
katan, dan kesulitan masing-mas¬ 
ing. Jadi kami menyurvei kemudian 
melihat seberapa banyak yang di^- 
nakan sehari-hari bahasanya, ^di 
yang paling banyak kami masukkan 
ke (Mam komik,’ ungkapnya. 


Sementara itu salah satu anggota 
pembuat 99,99 Komik Strip, Din¬ 
da Dewi menuturkan karya ini 
didasari oleh kekhawatiran akan 
bahasa daerah yang semakin jarang 
digunakan. 

“Bahasa daerah yang mulai punah 
0 arang digunakan) terutama di 
Sumut. Lalu, kita prihatin melihat 
pendidikan moral yang ada di Indo¬ 
nesia terutama anak-anak usia dini. 
Karakter anak di era digital kurang 
baik, jadi kami membuat komik ini 
dengan adanya cerita berbasis pen¬ 
didikan karakter,” tuturnya. 

Ajura dan Dinda juga berharap 
komik tersebut nantinya bisa dike¬ 
nal lebih luas lagi di masyarakat, 
terutama di daerah yang bahasa 
lokalnya digunakan dalam karya 
ini. Komik ini juga mengandung 


unsur pendidikan moral anak dan 
bahasa. 

Sementara itu, Fatimah Sari Sire- 
gar, dosen pembimbing keempat 
mahasiswi pencipta komik tersebut 
mengatakan karya ini diharapkan 
mampu melestarikan kearifan lokal 
dan bahasa daerah di Sumut. 

“Sangat bangga dengan prestasi 
adik-adik ini bSiwa ada manasiswi 
yang peduli terhadap kearifan lokal 
di Sumut, khususnya bahasa daer¬ 
ah. Kita tahu bahwa dengan sema¬ 
kin berkembangnya zaman, anak- 
anak banyak yang lupa bahasa 
daerah. Lalu, mahasiswi-mahasis- 
wi ini berusaha untuk mengenal¬ 
kan dan melestarikan kearifan lokal 
bahasa daerah itu sendiri dengan 
sebuah media yang menarik yaitu 
komik,” pungkas Fatimah. (VOA) 


Indonesia 

startupweekend 

iN PARTNERSHip wiTH Googlc for Staftups 

I 


Tertarik bikin t 

startup sendiri? 

Belajar bikin Startup dalam 54 Jam 
didampingi para mentor berpengalaman 
dan disertai praktek langsung. 

Ikuti Startup Weekend 
Indonesia - BSD city 



I ^ 

1 techstars' 




© 


V l 


W 


23 - 25 Agustus 2019 Dermaga Makassar Seafood 

The Dreeze BSD City Blok L 

Jum'at: 6:30 WIB selesai N 0 . 68 A 68 D.Tangerang 

Sabtu. Minggu: 9.00 2T00 WIB Banten 


Umum: 300k O Mahasiswa: 150k 


RSVP NOW: 

startupweekend.org 



7 

5 


8 

6 




6 




2 







9 



3 


2 






4 

7 


3 



4 

8 




1 

6 



9 


8 

5 






3 


4 



7 







6 




3 




3 

1 


9 

5 



Sudoku adalah teka-teki angka yang digemari di seluruh dunia. 
Sangat menyenangkan untuk dimainkan, tetapi bisa rumit dan 
membingungkan pada awalnya. 

Tujuannya adalah untuk mengisikan angka-angka dari 1 sampai 9 
ke dalam jaring-jaring 9x9 yang terdiri dari 9 kotak 3x3 tanpa ada 
angka yang berulang di satu baris, kolom atau kotak. 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 










































ANEKA RAGAM 


19 AGUSTUS 2019 


07 ^Lelemuku 



diCitoD 

CAMPAIGN PON XX 

dan PEPARNAS XVI PAPUA 


PESERTA SAYEMBARA TERDIRI DARI 


Masyarakat Umum / PNS 
(Paraaorangan / Kelompok) 

> KTP PAPUA 

> KTP LUAR PAPUA 
Badan Usaha 


Link Persyaratan: https://bit.ly/2YqtxcD 

Waklu Pelaksanaan : 

01 Attusius • 25 September 20I9 

CP I 082197919999 < Krl> ) 


Animasi 

Video 

Foto 


Ditkominfo Provinsi Popuo 



Jika peaerta yang mendaftar teteh mencapei 8000, 
maka pendaftaran akan kami tutup 


BE"<' ■ lOOOSiMiuiiOigrtd H lOOOStotupOmrtd □ lOOOStarti^lO 

>i- KRAF BKPM ir " “ “ 


i TEKA TEKI SILANG #004 1 

y y 

I MENDATAR | 

I 1. Ibukota Lebanon. 4. Bakar dalam bara. 7. Gaet; sangkut. 8. Stasiun TV | 
I berita di Jepang. 9. Hangat. 10. Ejaan yang disempurnakan. 11. Sebutan orang | 
I yang dihormati. 13. Tahan masyarakat Batak. 16. Pelat gramofon. 22. Orang | 
I penemu Benua Amerika. 25. Sembarangan; tanpa pola. 27. Batang lontar. | 
I 28. Tidak nyata. 29. Sudah lama hidup. 30. Tradisi. 31. Tempat penginapan | 
I semacam asrama. 32. Ambil; bawa. 1 

I I 

I MENURUN I 

I 1. Karangan bunga. 2. Hak tetap memiliki properti. 3. Sepak. 4. Kebulatan hati. | 
I 5. Irama lagu. 6. Bibit tanaman yang baru dan akan ditanam lagi di | 
I tempat lain. 12. Akar yang membesar pada tumbuhan. 14. Indeks biaya hidup. | 
I 15. Seni (Inggris). 17. Gulungan. 18. Nilai Ebtanas Murni. 19. Sedih hati. | 
I 20. Rumput tinggi yang membesar. 21. Kata tanya. 22. Menahan; tidak menurunkan. | 
I 23. Ujung batang kelapa yang masih muda dan dapat dimakan. 24. Gentel; biji. | 
I 26. Sebutan bagi anak keempat atau berulang setiap berjumlah empat bagi mas-1 

i yarakat Bali. I 

i _ i 


1 



2 


3 


4 


5 



6 


■ .C-'v' : 

pt 


'-V-?: 








7 




S 

3 




9 







10 



Y'-'y'- 




'5^ 

t. 


11 

12 



>- 

'■'K'-'K 

13 



14 


15 









-y, -- 







16 


17 


18 ^ 



19 


20 


21 





pP- 









22 



23 


24 




25 



26 







vrV- 

i:* 

27 






28 





29 



r*'> 

30 








•-p-v 








31 







32 








—<Beiieve /t or ATot A 


MoeT 

UOTTERy 8ALL 
te 38*^ 

IT HAe 5eeN t>RA\NM 

3IH 



7 Rq)ley’s-PeixsQ^atauTid2^ 


bahwa tidak semua Keju Swiss memiliki lubang!' 


“...bahwa nomor bola lotre yang paling banyak keluar hasilnya adalah 38 - 
Sejak 1994, sekitar 314 kali an^a 38 muncuV.' 


“... komikus Stan Lee berumur 40 tahun ketika ia membantu menciptakan 
kisah komik Spider-Man." 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 

































































































08 ^ILcelleimiiiuilknE 


19 AGUSTUS 2019 


ANTAR BANGSA 


Ibukota Negara Pindah 
daii Jakarta ke Kalimantan 

Presiden Joko Widodo menyam¬ 
paikan pidato kenegaraan 2019 di 
Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat 
(16/8). Di hadapan seluruh tamu 
yang hadir, Jokowi menyampaikan 
tiga kali pidato yaitu pidato sidang 
tahunan, pidato kenegaraan dan pi¬ 
dato nota keuangan. 

Dalam pidato kenegaraan, mantan 
walikota Solo ini pun meminta izin 
untuk dapat memindahkan Ibu Kota 
dari DKI Jakarta ke Pulau Kaliman¬ 
tan. Hal ini sekaligus menegaskan 
bahwa Jokowi tidak main-main den¬ 
gan rencana pemindahan ibu Kota. 

“Pada kesempatan yang berseja¬ 
rah ini. Dengan memohon ridho 
Allah SWT, dengan meminta izin 
dan dukungan dari Bapak Ibu An¬ 
ggota Dewan yang terhormat, para 
sesepuh dan tokoh bangsa terutama 
dari seluruh rakyat Indonesia, den¬ 
gan ini saya mohon izin untuk me¬ 
mindahkan ibu kota negara kita ke 
Pulau Kalimantan,” ungkap Jokowi. 

Adapun alasan pemindahan Ibu 
Kota yang diungkapkan Jokowi 
dalam pidatonya adalah demi ter¬ 
wujudnya pemerataan dan keadilan 
ekonomi. Pasalnya, hingga saat ini 
pusat perekonomian cenderung ha¬ 
nya berada di Pulau Jawa saja. Ia in¬ 
gin nantinya sebuah Ibu Kota baru 
tidak hanya mencerminkan iden¬ 
titas bangsa, namun juga sebuah 
representasi dari kemajuan bangsa. 

Namun sayang, Jokowi belum 
mengatakan secara pasti kota mana 
di Pulau Kalimantan ini yang akan 
dipilih sebagai ibu kota nantinya. 

Selain wacana pemindahan Ibu 
Kota, Jokowi juga menyoroti pen¬ 
ingkatan kualitas sumber daya 
manusia (SDM) Indonesia yang di¬ 
harapkan nantinya dapat membuat 
Indonesia mampu bersaing pada 
era revolusi industri 4.0. 

Menurutnya, bonus demografi 
akan sangat bermanfaat untuk In¬ 
donesia jika kita bisa mengembang¬ 
kan kualitas SDM dengan cara-cara 
yang baru. Oleh karena itu, kata 
Jokowi, lembaga pendidikan dan 
lembaga pelatihan harus didukung 
untuk melakukan pembenahan 
secara besar-besaran agar mampu 
menghadapi perubahan. 

Dengan persaingan dunia yang se¬ 
makin ketat dan disrupsi di berbagai 
bidang, maka dibutuhkan kualitas 
SDM yang tepat yaitu bukan hanya 
SDM yang berbudi pekerti luhur dan 
berkarakter kuat namun dibutuhkan 
SDM yang menguasai ketrampilan 
dan menguasai ilmu pengetahuan 
masa kini dan masa depan. 

“Pertama, SDM kita harus kom¬ 
petitif dalam karakter yaitu pekerja 
keras, jujur kolaboratif, solutif, dan 
enterpreneurship. Kedua, SDM kita 
harus kompetitif dalam penguasaan 
ilmu pengetahuan dan ketrampilan 
yang menguasai the emerging skills 
yang mampu mengisi the emerging 
jobs dan inovatif dan membangun 
the emerging Business. Namun, 
untuk mencetak SDM yang pintar 
dan berbudi pekerti luhur harus 
didahului oleh SDM sehat dan kuat. 
Kita turunkan angka stunting seh¬ 


ingga anak-anak kita bisa tumbuh 
menjadi generasi yang premium. 
Kita perluas akses kesehatan den¬ 
gan pemanfaatan teknologi dan 
pembangunan infrastruktur dasar 
ke seluruh pelosok tanah air. Kita 
tingkatkan kualitas kesehatan den¬ 
gan pengembangan inovasi dan 
budaya hidup sehat,” papar Jokowi. 

Selain itu, dalam pidato nota keuan¬ 
gannya, Jokowi memaparkan target 
ekonomi dalam pemerintahannya 
lima tahun ke depan. Di tengah gem¬ 
puran ketidakpastian perekonomian 
global, Jokowi nampaknya cukup 
optimis bahwa perekonomian Indo¬ 
nesia akan tumbuh stabil. 

Dengan mengusungtema kebija¬ 
kan fiskal tahun 2020 yaitu ”APBN 
untuk Akselerasi Daya Saing 
melalui Inovasi dan Penguatan 
Kualitas Sumber Daya Manusia”, 
Pemerintah, kata Jokowi, pada ta¬ 
hun depan menyusun asumsi mak¬ 
ro. Yaitu di antaranya pertumbuhan 
ekonomi ditargetkan berada pada 
5,3 persen dengan konsumsi dan 
investasi sebagai motor pengger¬ 
aknya, Lalu inflasi yang dijaga pada 
tingkat 3,1 persen, nilai tukar rupi¬ 
ah yang diperkirakan berada pada 
kisaran Rp 14.400 per USD. 

Adapun target lifting minyak dan 
gas bumi pada tahun 2020 diasum¬ 
sikan masing-masing sebesar 734 
ribu barel dan 1,19 juta barel setara 
minyak per hari. 

Untuk mencapai semua target 
itu pemerintah akan menempuh 
tiga strategi kebijakan fiskal yaitu 
memobilisasi pendapatan den¬ 
gan tetap menjaga iklim investasi, 
meningkatkan kualitas belanja agar 
lebih efektif dalam mendukung 
program prioritas, serta mencari 
sumber pembiayaan secara hati-ha¬ 
ti dan efisien melalui penguatan 
peran kuasi fiskal. (VOA) 


Fans Peringati 42 Tahun 
Kematian Elvis Presley 



)»' I 


Para penggemar dan pengagum 
penyanyi rock-and-roll Amerika, 
Elvis Presley, berkumpul di makam¬ 
nya di Graceland, Tennessee pada 
Kamis (15/8) malam untuk mem¬ 
peringati 42 tahun kematiannya. 

Pengagum Presley dari berbagai 
belahan dunia berkumpul di Mem- 
phis tiap tahun untuk mengenang 
dan menghormati karier penyanyi 
itu dalam “Elvis Week.” 

Para pelayat yang membawa lilin 
berjalan perlahan melewati makam¬ 
nya dan juga makam orang tua dan 
nenek Presley yang terdapat di Ta¬ 
man Meditasi di Graceland, di mana 
Presley dulu tinggal. Acara doa ber¬ 


sama itu dimulai Kamis malam dan 
akan berlanjut sampai Jumat (16/8). 

Elvis Presley meninggal pada 16 
Agustus 1977, tapi suaranya dan orang- 
orang yang bergaya seperti raja rock- 
and-roll itu terus muncul dalam berb¬ 
agai film, acara televisi dan sandiwara. 

Kira-kira setengah juta orang 
berkunjung ke Graceland tiap ta¬ 
hun untuk mengenang dan meny¬ 
imak sejarah hidupnya. (VOA) 

Rektor Asing akan Pimpin 
Perguruan Tinggi 

Kemenristekdikti menargetkan 
pada 2020 sudah ada perguruan 
tinggi negeri (PTN) yang dipimpin 
rektor terbaik luar negeri dan pada 
tahun 2024 akan ditambah menjadi 
lima PTN. Menristekdikti Moham- 
mad Nasir menjelaskan langkah ini 
diambil untuk menjadikan perguru¬ 
an tinggi di Indonesia bisa berstandar 
internasional, dan masuk daftar 100 
perguruan tinggi terbaik di dunia. 

Kepala Staf Kepresidenan Moel- 
doko mengatakan wacana rektor 
asing ini jangan dipandang negatif 
terlebih dahulu. Pemerintah, kata 
Moeldoko, menginginkan perguru¬ 
an tinggi di Indonesia bisa bersaing 
dengan univesitas terbaik di dunia 
dan pada akhirnya para lulusannya 
bisa bersaing di ranah global yang 
semakin ketat ini. 

“Alasannya, competitiveness ini se¬ 
makin luar biasa di lingkungan glob¬ 
al, untuk itu maknai bahwa upaya 
menghadirkan rektor asing itu ddam 
rangka upaya competitiveness, mem¬ 
bangun kompetisi global, tidak ada 
tujuan yang lain. Tujuan utama ada¬ 
lah bagaimana membangun persain¬ 
gan global, kalau nanti rektor-rektor 
itu ternyata di sebelahnya ada rektor 
asing di sini maka akan malu kalau 
kalah dengan rektor asing,” ungkap 
Moeldoko, di Jakarta, Rabu (14/8). 

Ketika ditanyakan kapan rektor 
asing tersebut akan didatangkan, ia 
menjawab hal tersebut masih digo¬ 
dok oleh Kemenrsitekdikti. Sebagai 
langkah awal, akan ada salah satu 
perguruan tinggi swasta yang dip¬ 
impin oleh rektor asing. Namun ma¬ 
sih belum diketahui univesitas mana 
yang akan dituju, ujanrya. Selain itu, 
Moeldoko mengatakan rektor asing 
tersebut akan didatangkan dari ka¬ 
wasan Asia, dan asal negaranya akan 
diumumkan lebih lanjut. (VOA) 

9 Migran Sakit 
Dievakuasi LSM Spanyol 

Kelompok bantuan Spanyol menga¬ 
takan sembilan orang telah dievakua¬ 
si dari kapal penyelamat migrannya 
sementara mereka terus mencari 
pelabuhan untuk menurunkan 151 
penumpang lainnya. 

LSM “Open Arms” mengatakan 
dua wanita - satu menderita tumor 
otak dan lainnya mengidap pneu¬ 
monia - dan enam kerabat mereka 
dipindahkan ke Malta pada hari 
Senin (12/8). Seorang pria dengan 
masalah kesehatan dipindahkan ke 
Italia pada hari Minggu (11/8). 

Kelompok bantuan itu mengatakan 
kapalnya belum menerima izin un¬ 
tuk menurunkan penumpang di 
pelabuhan Eropa, 12 hari setelah 


menyelamatkan 123 migran di Laut 
Tengah. Awak kapal itu menjemput 
39 migran lagi pada hari Sabtu. 

Pulau Lampedusa di Italia memiliki 
pelabuhan terdekat. Negara itu mela¬ 
rang “Open Arms” maupun kapal 
penyelamat berbendera Norwegia 
yang membawa 251 migran. (VOA) 

Dorong India - Pakistan 
Diskusi Kashmir 

Dalam jumpa pers mingguan 
di kantornya di Jakarta, Kamis 
(15/08/2019), pelaksana tugas juru 
bicara Kementerian Luar Negeri 
Teuku Faizasyah mengungkapkan 
Menteri Luar Negeri Retno Marsu- 
di telah memanggil duta besar Pa¬ 
kistan dan duta besar India untuk 
menjelaskan perkembangan situasi 
di Kashmir. Namun karena duta 
besar India sedang tidak berada di 
Indonesia, yang menemui Menteri 
Retno adalah wakil duta besar. 

Dalam pertemuan tersebut. Men¬ 
teri Retno menyampaikan pesan 
perdamaian kepada kedua negara. 
Menteri Retno mengatakan Paki¬ 
stan dan India adalah dua negara 
yang sangat penting bagi Indonesia 
dan kedua negara sama-sama mer¬ 
upakan sahabat Indonesia. 

Menteri Retno, lanjut Faizasyah, 
juga menyatakan Pakistan dan In¬ 
dia sama-sama dapat berkontribusi 
bagi perdamaian di kawasan dan 
pada tingkat global. 

Menanggapi permintaan Pakistan 
agar isu Kashrrdr dibahas di Dewan 
Keamanan Perserikatan Bangsa-Bang¬ 
sa (PBB), Faizasyah menilai langk^ 
Islambad tersebut sah-sah saja. 

Wilayah Jammu dan Kashmir kem¬ 
bali menjadi sorotan masyarakat in¬ 
ternasional setelah parlemen India 
pekan lalu menghapus Pasal 370 
dalam konstitusi, yang menghapus 
status otonomi khusus bagi wilayah 
tersebut. Keputusan parlemen In¬ 
dia itu mengubah wilayah Kashmir 
menjadi dua negara bagian, yakni 
Jammu dan Kashmir serta Ladakh. 
Keputusan parlemen ini berlaku 
mulai 31 Oktober 2019. 

Dengan status otonomi sebelum¬ 
nya, Kashmir memiliki konstitusi 
sendiri, bendera sendiri dan kebe¬ 
basan menentukan kebijakan dalam 
semua aspek, kecuali urusan luar 
negeri, pertahanan, dan komunikasi. 

Pada Kamis (15^8) terjadi baku 
tembak antara pasukan India dan 
Pakistan di perbatasan Kashmir. 
Akibatnya, tiga tentara Pakistan 
tewas dan lima serdadu India ter¬ 
bunuh. Karena isu Kashmir, wilayah 
yang dihuni mayoritas Muslim 
tersebut, India dan Pakistan pernah 
tiga kali terlibat perang, yakni pada 
1947,1965, dan 1999. (VOA) 

Foto Beyonce Masuk di 
Galeri Smithsonian 

Sebuah foto Beyonce yang diambil 
untuk sampul majalah Vogue edisi 
September 2018 akan diabadikan se¬ 
bagai bagian dari dari Galeri Potret 
Nasional Smithsonian di Washington, 
D.C. 

Foto itu diambil oleh Tyler Mitchell, 
fotografer Amerika keturunan Afi'ika 
pertama yang ditunjuk Vogue Amerika 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 










ANTAR BANGSA 


19 AGUSTUS 2019 


09 g85lLi£ll©mmiIkm 



4 ^ 


untuk mengambil foto yang akan 
dijadikan sampul majalah Vogue 
Amerika, dalam 125 tahun sejarah 
majalah itu. 

Foto itu dipublikasikan Tyler di Ins- 
tagram dan mendapat perhatian khu¬ 
sus pengelola Galeri Potret Nasional 
Smithsonian. Foto yang menampilkan 
Beyonce dalam busana Valentino dan 
topi Phillip Treacy ini dinilai Tyler mer¬ 
upakan karya terobosan yang memiliki 
nilai sejarah. Tidak hanya toena foto 
ini mengusung nilai seni yang tinggi 
tapi juga karena dibuat oleh fotogr&r 
kulit hitam pertama majalah yang men¬ 
jadi panutan dunia fashion. 

Beyonce menyambut keputusan 
tersebut. Ia sudah lama menyerukan 
agar media di Amerika memperhati¬ 
kan pentingnya keberagaman. (VOA) 

Kementerian ESDM 
Buka Akses Data Migas 

Melengkapi reformasi tata Kelo¬ 
la di sektor hulu minyak dan gas 
bumi (migas), Pemerintah melalui 
Kementerian Energi Dan Sumber 
Daya Mineral (ESDM) memberi¬ 
kan akses data kepada semua pihak 
yang membutuhkannya dengan ak¬ 
ses yang sebesar-besarnya bagi pi¬ 
hak yang terdaftar menjadi anggota. 
Sedangkan untuk yang tidak men¬ 
jadi anggota, akses data diberikan 
terbatas hanya untuk data umum, 
data dasar, data olahan dan data in¬ 
terpretasi yang telah melewati masa 
kerahasiaan. 

Ketentuan itu tertuang dalam Pera¬ 
turan Menteri (Permen) ESDM No¬ 
mor 7 Tahun 2019 Tentang Pengelo¬ 
laan dan Pemanfaatan Data Minyak 
dan Gas Bumi sebagai pengganti 
Permen ESDM No. 27 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan dan Peman¬ 
faatan Data yang diperoleh dari Sur¬ 
vei Umum, Eksplorasi dan Eksploi¬ 
tasi Minyak dan Gas Bumi. 

“Transparansi data migas merupa¬ 
kan semangat dari diterbitkannya 
peraturan ini. Pemerintah berharap 
dengan diterbitkannya Permen ini 
dapat mengundang sebesar-besarn¬ 
ya investasi di hulu migas,” kata 
Wakil Menteri ESDM Archandra 
Tahar, di Jakarta, Kamis (15/8). 

Menurut Archandra, akses data 
kita bagi menjadi dua, anggota dan 
non anggota. Jika menjadi anggo¬ 
ta maka akan mendapatkan akses 
penuh atas seluruh data yang bersi¬ 
fat tidak rahasia, dan data yang tel¬ 
ah melewati masa kerahasiaan. 

Sedangkan jika mereka tidak 
menjadi anggota, mereka hanya 
mendapatkan data dasar dan data 
umum. Data olahan dan interpretasi 
mereka tidak dapat. Menjadi anggo¬ 


ta juga berhak mendapatkan akses 
paket data pada penawaran Wilayah 
Kerja secara gratis serta mendapa¬ 
tkan paket data gratis untuk pe¬ 
menang lelang. (R02) 

AS Larang Perkawinan 
DibawanlS Tahun 

Di antara tahun 2000 dan 2010 
diperkirakan terdapat sekitar 248 
ribu orang anak, beberapa di an¬ 
taranya berusia 12 tahun, menikah 
di Amerika. Tahun lalu, Delaware 
menjadi negara bagian pertama 
yang melarang perkawinan di bawah 
umur 18 tahun. Studi menunjukan 
bahwa kebanyakan remaja yang di¬ 
paksa menikah menghadapi mas¬ 
alah keuangan dan perceraian. 

Dua orang remaja ini menikah 
karena alasan yang sama, namun kini 
memiliki kehidupan yang berbeda. 

Katie menikah dengan Benjamin 
Burns yang seumuran dengan ayahn¬ 
ya. Sewaktu duduk di bangku SMA, 
Katie mengandung Zena, putrinya. 
Pacarnya, Ben, berusia 30 tahun, 
beresiko dikenai dakwaan hukum 
perkosaan dengan anak di bawah 
umur. Katie kemudian menikah den¬ 
gan Ben pada usia 16 tahun. 

“Ia harus masuk penjara atau harus 
menikah. Kedengarannya kami me¬ 
nikah bukan karena cinta. Namun kami 
menikah karena cinta. Saya mencintain¬ 
ya. Dia mencintai saya, hanya saja wak¬ 
tunya belum tepat,” jelasnya. 

Benjamin mengatakan, “Awaln¬ 
ya orang-orang berbicara tentang 
aborsi dan saya katakan, tidak, kami 
tidak akan melakukannya. Apa yang 
terjadi, terjadilah. Saya akan keluar 
penjara suatu saat nanti.Itulah saat¬ 
nya untuk memikirkan perkawinan 
dan jika ibunya setuju.” (VOA) 

Pria Swedia Didakwa 
Lakukan Aksi Terorisme 

Tim jaksa di Swedia mengatakan 
seorang pria ditangkap di Swedia 
utara. Pria yang sebelumnya didu¬ 
ga merencanakan pembunuhan itu 
kini dicurigai berkonspirasi untuk 
melakukan terorisme. 

Dalam sebuah pernyataan. Otor¬ 
itas Kejaksaan Swedia mengatakan 
Kamis (15/8), sambil menunggu 
penyelidikan, bahwa tidak ada rincian 
lebih lanjut mengenai pria itu, yang 
tidak disebutkan identitas dirinya, 
tetapi menambahkan pria itu akan 
menghadapi sidang pemeriksaan pra¬ 
peradilan sore ini maupun hari Jumat. 

Dia ditangkap hari Rabu (14/8) di 
pusat kota Ostersund, kota berpen- 
duduk sekitar 50.000, berjarak seki¬ 
tar 475 kilometer arah barat laut 
dari Stockholm. Pria itu ditangkap 
ketika ia menabrak pot bunga besar 
dan barang-barang yang ditemu¬ 
kan di dalam mobilnya membuat 
polisi curiga. (VOA) 

AS Hentikan 
Pembebasan Tanker Iran 

Amerika Serikat, Kamis (15/8) 
bertindak untuk menyita kapal 
supertanker Iran yang ditahan di 
Gibraltar, karena melanggar sank¬ 
si-sanksi internasional terkait pen¬ 
giriman minyak. Ini menggagalkan 
upaya pihak berwenang di London 


dan teritori Inggris di luar negeri itu 
untuk meredakan ketegangan den¬ 
gan Teheran. 

Pemerintah Gibraltar mengukuh¬ 
kan laporan terdahulu media bah¬ 
wa Departemen Kehakiman Amer¬ 
ika telah meminta perpanjangan 
penahanan tanker minyak Grace 1, 
mendorong Mahkamah Agung Gi¬ 
braltar untuk menangguhkan kepu¬ 
tusan yang telah dijadwalkan Kamis 
ini mengenai apakah akan membe¬ 
baskan k^apal itu. 

“Departemen Kehakiman Ameri¬ 
ka telah mengajukan untuk mena¬ 
han Grace 1 atas sejumlah tuduhan 
yang sekarang sedang dipertim¬ 
bangkan,” sebut pemerintah Gibral¬ 
tar dalam suatu pernyataan, seraya 
menambahkan bahwa masalah itu 
akan dievaluasi pengadilan pada 
pukul 4 sore. 

Departemen Kehakiman tidak 
segera menanggapi permintaan un¬ 
tuk berkomentar. Kementerian Luar 
Negeri Inggris menyatakan bahwa 
penyelidikan yang dilakukan ada¬ 
lah masalah pemerintah Gibraltar. 
Meskipun tidak ada reaksi segera dari 
Teheran, langkah Amerika itu kemun¬ 
gkinan besar akan memicu ketegangan 
lebih lanjut di Teluk Persia. (VOA) 

Pesawat Rusia Mendarat 
Akibat Tabrak Burung 

Awak pesawat Urai Airlines dis¬ 
ambut sebagai pahlawan setelah 
melakukan pendaratan darurat di 
ladang pertanian dekat Moskow 
tanpa menimbulkan korban di an¬ 
tara 233 orang di dalamnya. 

Maskapai itu menyatakan pada 15 
Agustus ini, salah satu pesawat Air- 
bus A321-nya melakukan penda¬ 
ratan darurat di ladang jagung dekat 
bandara Zhukovsky di pinggiran 
kota Moskow, setelah burung-bu¬ 
rung tersedot ke dalam mesinnya. 

Kementerian Kesehatan menyatakan 
23 orang mengalami cedera, tetapi tidak 
seorang pun tewas dalam insiden itu. 

Kantor berita TASS dan Interfax 
mengutip sumber-sumber yang ti¬ 
dak disebutkan namanya yang men¬ 
yatakan 55 orang, di antara 226 pen¬ 
umpang dan tujuh awak, mengalami 
cedera sewaktu pesawat itu menda¬ 
rat. Kedua mesin pesawat dalam 
keadaan mati sewaktu mendarat. 

Urai Airlines menyatakan para pilot 
pesawat itu sangat berpengalaman, 
dengan catatan lebih dari 3.000 jam ter¬ 
bang. Pesawat tersebut lepas landas dari 
bandara Zhukovsky menuju Simfero- 
pol, ibukota kawasan Krimea, Ukraina, 
yang dianeksasi Rusia. (VOA) 

Jayapura Inisiator 
Kota Layak Anak 

Pemkot Jayapura pada tahun 2019 
ini kembali meraih penghargaan 
Inisiator Kota layak anak bersama 
dengan 247 kabupaten/kota se-In¬ 
donesia, dari Kementerian Pember¬ 
dayaan Perempuan dan Perlindun¬ 
gan Anak (PPPA) RI. 

Penghargaan Kabupaten/Kota lay¬ 
ak anak terdiri atas lima predikat, 
yaitu pratama. Madya, Nindya, dan 
Utama, penghargaan yang diberi¬ 
kan oleh Kementerian PPPA kepada 
Pemerintah Kota Jayapura diterima 


oleh staf khusus Gubernur Pap¬ 
ua, Ani Rumbiak dan diserahkan 
melalui Kepala Dinas PPPA Provin¬ 
si Papua Anike Rawar kepada Wali 
Kota Jayapura Benhur Tomi Mano 
diruang kerja Wali Kota, Senin 
( 12 / 2 ). 

Rawar saat menyerahkan peng¬ 
hargaan tersebut mengatakan, un¬ 
tuk tahun 2019 ini Kota Jayapura 
kembali meraih penghargaan ini¬ 
siator Kota Layak Anak, dimana 
tahun 2018 kemarin penghargaan 
yang sama juga diterima langsung 
oleh Wakil Wali Kota Jayapura, 
namun indikator untuk Kota Jay¬ 
apura tersebut hanya dua kampung 
meningkat menjadi sepuluh kam¬ 
pung pada tahun 2019. 

Penghargaan yang diberikan Men¬ 
teri Yohana Yembise pada tanggal 
23 Juli di Makasar sebagai wujud 
komitmen negara untuk menjamin 
perlindungan anak. (K02) 


Tawaran Trump Beli 
Greenland Ditolak 



Pemerintah Greenland mengesa¬ 
mpingkan gagasan bahwa pulau itu 
akan dijual, setelah muncul lapo¬ 
ran media bahwa Presiden Amer¬ 
ika Donald Trump telah mendi¬ 
skusikan minat membeli wilayah 
Denmark itu dengan para penasihat 
Gedung Putih. 

Tetapi ini bukan pertama kalinya 
Amerika mempertimbangkan pem¬ 
belian pulau yang berselimut es itu. 

William Henry Seward, menteri 
luar negeri pada masa pemerin¬ 
tahan Presiden Abraham Lincoln 
pada tahun 1860-an mengusulkan 
pembelian Greenland dan Islandia 
sewaktu ia merundingkan pembeli¬ 
an Alaska dari Rusia. 

Sebuah laporan dari Departemen 
Luar Negeri mengenai pemerintahan 
selanjutnya di bawah Presiden An- 
drew Johnson menyimpulkan bahwa 
sumber daya alam Greenland akan 
membuatnya sebagai investasi yang 
berharga. Pada 1946, setelah Perang 
Dunia II, Presiden Harry Truman 
menawarkan 100 juta dolar untuk 
membeli Greenland karena kepent¬ 
ingan strategis geopolitik wilayah itu. 
Tawaran itu ditolak Denmark. 

Hari Jumat (16/8), situs resmi pe¬ 
merintah Greenland menyatakan 
hal ini sebagai ungkapan minat lebih 
besar untuk berinvestasi di negara 
yang merupakan bagian dari Den¬ 
mark itu. 

“Kemungkinan yang kami tawar¬ 
kan. Tentu saja, Greenland tidak di¬ 
jual. Karena kabarnya bersifat tidak 
resmi, pemerintah Greenland tidak 
berkomentar lebih jauh.” (VOA) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 











19 AGUSTUS 2019 


OPINI 


Pentingnya Rekayasa Sosial Untuk Revitalisasi Masyarakat Multikultur (2) 

Oleh: NataliusPigai 


Dari Redaksi... 



Salam Merdeka, Salam Unggul 


PERAYAAN kemerdekaan Republik Indonesia tahun 
ini seolah mengajak kita untuk maju dan meninggalkan 
berbagai beban yang selama ini menekan perjalanan hid¬ 
up masyarakat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. 

Mengajak unggul dan maju dalam pengembangan 
Sumber Daya Manusia (SDM) adalah misi utama Presiden 
Joko Widod (Jokowi) dalam membangun negara ini. Hal 
yang harusnya ditanggapi positif oleh semua pihak. 

Meski, disisi lain kita sadari banyak ketertinggalan 
terjadi dan membuat rasa optimis dan posifit itu menjadi 
berkurang, bahkan pudar. Sebab berbagai upaya yang kita 
lakukan hanya terbatas pada sebaga sumber daya sekitar 
yang kita miliki. Kita seharusnya segera menyadari bah¬ 
wa ketertinggalan ini telah disepakati bersama menjadi 
beban yang harus dilepaskan oleh seluruh elemen mas¬ 
yarakat. Dan pada perayaan kemerdekaan tahun ini, hal 
ini dideklarasikan. 

Sehingga semangat yang saat ini sedang dipupuk, tel¬ 
ah menjadi bahan baru meningkatkan rasa percaya diri 
bangsa untuk Maju dan Unggul dari waktu lampau, masa 
kini dan era kedepan. 

Termasuk kita di Tanimbar, hal ini harusla menjadi 
cambuk semangat untuk maju dan unggul dari keterbel¬ 
akangan. Saling membantu untuk terlepas dari keprihati¬ 
nan dan saling mendorong untuk keluar dari kemiskinan 
wawasan, sumber daya dan kreatifitas. 

Saat ini, Tanimbar mulai disorot, bukan karena kemi¬ 
skinannya tetapi karena keyakian orang lain dari wilayah 
lain akan majunya daerah ini. Untuk itu mari bersama 
bergerak bersama untuk memerdekakan rasa terpencil 
yang selama ini masih mendera pemikiran tiap mas¬ 
yarakat Tanimbar dan maju menuju kemakmuran yang 
selama ini didambakan oleh kita semua. (Redaksi) 


....Sistem budaya nusantara ini cenderung 
ke sistem pertahanan yang merasuk ke dalam 
sistem budaya itu termasuk di dalamnya mi¬ 
tos-mitos, dan legenda-legenda. Walaupun de¬ 
mikian mengenai asal-usul nenek moyang orang 
Indoensia yang biasanya merupakan suatu kos¬ 
mologi yang rumit dan kepercayaan ini mem¬ 
bentuk kategori utama pengetahuan anggota 
dalam persepsi lingkungan dan persepsi itu 
mempengaruhi pola pikiran dan tindakannya. 
Hal ini merupakan, cara-cara hidup tradision¬ 
al masyarakat Indonesia yang berkisar sekitar 
dunia roh ilahi(ratu adil)...fehidupan sosial, 
pendidikan, politik, ekonomi dan religi mas¬ 
yarakat didasarkan atas sikap, perasaan dan ke¬ 
percayaannya terhadap alguran, di dalam tradisi 
mi membentuk dan mempengaruhi serta men¬ 
gendalikan arah tingka laku masyarakat Aceh. 

Pemberontakan demi pemberontakan yang 
muncul di wilayah kehidupan masyarakat se¬ 
lama ini biasanya berkisar pada beberapa hal 
dan seringkah timbul bersama dan berlawanan 
tujuan. 

Pertama, masyarakat bersifat kwasi kekelu¬ 
argaan karena hubungan yang wujud, akhibat 
ikatan keluarga besar yang berdasarkan geneal¬ 
ogis, garis keturunan. Ketua adat sebagai infor¬ 
mal leader yang berpengaruh misalnya di Papua 
oleh Sahlins d Marshal disebut poor man, rich 
man, big man, chief, yang pengenalannya ber¬ 
sifat hubungan keluarga yang lebih sosiologis. 
Kedua, penduduk Indonesia saat ini meliputi 
berbagai jenis bangsa, ada orang sumatra, jawa, 
makasar, dll. Disini yang menjadi ciri utama ada¬ 
lah bentuk-bentuk fisik yang feno-tipis bukan 
persamaan keturunan. Atau suku-bangsa yang 
mejemuk, sering kali dipandang sebagai poros 
esensi konflik-konflik selama ini masing-masing 
suku ingin menonjolkan budaya dan komuni¬ 
tasnya sendiri sementara masyarakat dari suatu 
etnik tidak memahami budaya pendatang, akh- 
ibatnya konflik selalu terjadi dimana-mana. Ke¬ 
tiga, meskipun menjadi faktor di hampir seluruh 
pelosok Indonesia, faktor kedaerahan dengan 
sendirinya menjadi masalah gawat yang komu¬ 
nitasnya sangat heterogen baik budaya maupun 
juga adat istiadat. Ada kecendrungan orang 
pendatang untuk menonjolkan kedaerahan atau 
pun merasa daerahnya lebih termaju dari pada 
daerah orang lokal. Keempat, ikatan keagamaan 
sangat menentukan dalam arah dan kebijakan di 
daerah dalam setiap dimensi kehidupan. May¬ 
oritas di daerah itu beragama sehingga sangat 
sensitif terhadap masuknya agama lain. Ikatan 
keagamaan (nasionalisme religius) seperti ini 
dapat meninggalkan perasaan febangsaan yang 
lebih luas. 

Semua perbedaan di atas ini yang sering 
merupakan dasar dari salah satu segi ketida¬ 
kharmonisan akhir-akhir ini. Gejalah mi teruta¬ 
ma berperan penting dalam hal dimana kelom¬ 
pok yang secara intelektual dan kebudayaan 
merasa curinya “lebih unggul” di tengah-tengah 
orang lokal yang dianggap kasar dan narus ber¬ 
pedoman pada golongan yang “unggul” 

Dengan demikian maka, mengapa orang 
daerah atau lokal ini lebih cenderung hidup 
mandiri dan bebas dari pada kelompok ma¬ 
jemuk (pendatang). Bahwa ikatan-ikatan bu¬ 


daya adalah ikatan yang para anggotanya merasa 
banwa mereka semua adalah sedaran daging, 
yakni “perasaan kesadaran satu jenis” yang di- 
satu pihak mengikat mereka sedemikian rupa. 
Dengan lain perkataan kesadaran identitas etnik 
bahwa ketika suatu kelompok suku, bangsa, ba¬ 
hasa dan berbudaya sama yang hidup di Indone¬ 
sia berhadapan dengan manusia-manusia yang 
berasal dariluar wilayah kehidupan mereka. Se¬ 
hingga sebagai rakyat tradisional kaya akan mi¬ 
tos-mitos tetapi dalam pandangan hidupnya ter- 
integrasikan secara terpadu antara kepercayaan 
dan dalam kenyataan hidup. Keterpaduan dalam 
pandangan ini hanya terjadi dalam orang suatu 
suku sendiri sehingga pada saat dihadapkan 
dengan masyarakat luar, mereka menganggap 
sebagai lawannya, misalnya ketika seseorang 
dari Keluarga berada di dalam lingkungan kel¬ 
uarganya, ia memandang di luar keluarganya 
sebagai lawan atau musuhnya, tetapi ketika ia 
berada di dalam lingkungan suku membelah 
mati-matian atas perkataan orang yang meny¬ 
inggung sukunya dan memprovokasi untuk 
menyampaikan perkataan orang lain tersebut 
kepada sukunya, akhirnya teHadi perang antar 
suku misalnya Aceh dengan Batak atau dengan 
Makasar atau dengan Jawad an lain sebagainya. 

Pola berfikir tersebut di atas yang disebut 
pola berfikir etno-nasionalisme yang tentu saja 
Idta tidak boleh lupa bahwa nasionalisme ikut 
disuburkan oleh gerakan-gerakan perjuangan 
dan mitos hikayat di berbagai suku di pelosok 
Indonesia sehingga faktor-faktor primordial 
seperti bahasa, agama dan adat istiadat dapat 
menentukan nasionalisme etnik ini. Kesetiaan 
khusus berupa itu dapat berwujud suatu falsa¬ 
fah, dogma atau ideofogi yang ditandai dengan 
ciri-ciri khusus yang mendominir terhadap na¬ 
sionalisme Indonesia. 

Karena itu, kesetiaan kepada kelompok et¬ 
nik yang terjadi selama ini merupakan kese¬ 
tiaan yang terbentuk di dalam diri setiap orang 
secara otomatis dan alami, kesetiaan kepada 
keluarga (clan) yang menjadi kesetiaan kepada 
suku merupakan dasar dari solidaritas kelompok 
primordial. Kesetiaan seperti ini oleh orang luar 
tidak perlu digembar-gemborkan atau didorong 
untuk dikembangkan karena ia muncul dengan 
sendirinya bahkan kampanye untuk membe¬ 
sarkan primordial suku bangsa masing-masing 
dapat dicurigai sebagai gerakan sektararian yang 
dapat merongrong kesetiaan yang lebih luas. 

Bahwa pemanfaatan kesetiaan primordi¬ 
alisme untuk menyingkirkan etnik asli karena 
kepentingan tertentu menghasilkan kesetiaan 
yang fanatik. Kesetiaan yang fanatik akan men- 
ciptakan konflik, kerusunan, pembunuhan, pen- 
rusakan, pemerkosaan yang hebat, luas, men- 
alam dan sulit diselesaikan. Konsekwensi logis 
dari terjadinya konflik seperti ini adalah keru¬ 
suhan yang dapat menciptakan ketidakstabilan 
politik. Karena itu bagi yang akan bepergian ke 
suatu daerah, terlebih dahum dapat memahami 
budaya dan pandangan hidup ini secara baik dan 
benar. 

Penulis berpengalaman menangani tidak kurang dari 
15 ribu kasus di Indonesia. Serta mengunjungi 34 Provinsi 
dan 400 lebih kabupaten/kota selama 17 tahun di Birokrasi 


Lelemuku. com 

Diterbitkan oleh CV. Batlax | Akta Notaris: Joni Sabono No: 32 tanggal 29 Agustus 2017 | NPWP : 82.895.393.5-941.00 | SIUP: 266/8101/P. 
Mik/XI/20i7 I TDP : 81013460332 

PEMBINA Drs. Nikodemus Batlayeri, Jack Sobuber, S.Kom PENANGGUNG JAWAB | PEMIMPIN PERUSAHAAN Albert Batlayeri PEMIMPIN REDAKSI 
Laura Sobuber STAF REDAKSI Lamek Ngilawana, Niko Lakafin, Aksamina Masela, Eva Bembuain, Anna Aurmatin. KONTRIBUTOR Ade Nasti (Sumut); 
Ari. S, Ashari Bharaduta, Dian Agustina (Jakarta); Samuel. M (Jatim); Anton, (Kalbar); Irwan (Kalteng); Fadly Syarif, Arman, Muhammad Akbar (Sulsel); Ricl^ 
Lodar (Papua) WEBMASTER | DESAIN Tim Batlax KEUANGAN | IKLAN Laura Sobuber SIRKULASI | PEMASARAN Roy Marten Cianghit 

ALAMAT REDAKSI Jalan Wolter Monginsidi no 02 , RT 03 , RW 04 , Saumlaki, Tanimbar Selatan, 97464 Kepulauan Tanimbar. Maluku, Indone¬ 
sia REKENING : Bank Rakyat Indonesia (BRI), 0643 - 01 - 013296 - 53-3 atas nama CV Batlax EMAIL redaksi@lelemuku.com SMS/WA PENGADUAN 
081343199624 SMS/WA REDAKSI/IKLAN : 085254922161 



Setiap Staff Redaksi yang namanya tercantum disini telah dilengkapi Kartu Identitas dan Surat Tugas dalam menjalankan profesinya di lapangan. 

Dalam bertugas wartawan Lelemuku.com berhak menolak dan dilarang menerima serta meminta imbalan berupa apapun dari narasumber. 

Redaksi Lelemuku.com menerima kiriman informasi beruna kegiatan masyarakat, layanan publik, berita, artikel, kritik, saran dan sebagainya melalui Email, Facebook, Twitter, SMS dan WA redaksi. 




www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 



















SAMBUNGAN 


Tanmibar». 

(Wabup) Agustinus Utuwaly, 
S.Sos yaitu menjadikan masyarakat 
Kepulauan Tanimbar yang sehat, 
cerdas, berwibawa dan mandiri. 

“Dirgahayu kemerdekaan negera 
Indonesia ke 74. Majulah negeriku, 
majulah Tanimbar menuju Tanim¬ 
bar yang cerdas, sehat, berwibawa 
dan mandiri,” tutupnya. 

Dalam upacara peringatan detik- 
detik proklamasi 17 Agustus terse¬ 
but, Bupati Petrus Fatlolon bertindak 
selaku Inspektur Upacara (Irup). 
Kemudian Kepala Satuan (Kasat) 
Lantas Kepolisian Resor (Polres) Ma¬ 
luku Tenggara Barat (MTB), AKP 
Jhon.D.Baumasse,S.Sos bertugas se¬ 
laku perwira Upacara, Kbo Sat Lan¬ 
tas Polres MTB selaku Komandan 
Upacara dan Ipda Axel Panggabean 
selaku Komandan Pasukan 45. 

Turut hadir pada upacara itu Fo¬ 
rum Komunikasi Pimpinan Daerah 
(Forkopimda), pimpinan Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD), 
Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, 
para orang tua anggota Pasukan 
Pengibar Bendera (Paskibra) serta 
tamu undangan lainnya. 

Sementara itu peserta upacara 
terdiri dari, 1 SSK Yonif 734 SNS 
Saumlaki, 1 SST Kodim 1507 
Saumlaki, 1 SST Lanal Saumlaki, 
1 SST Satrad 245 Saumlaki, 2 SST 
Polres MTB, 1 SST Brimob Kompi 
3 Batalyon C, 1 SST Satpol PP Ta¬ 
nimbar, 1 SST Aparatur Sipil Neg¬ 
ara (ASN), 2 SST Gabungan Maha¬ 
siswa, 1 SST Pelajar Sekolah Dasar 
(SD), 1 SST Pelajar Sekolah Menen¬ 
gah Pertama (SMP), 1 SST Pelajar 
Sekolah Menengah Atas (SMA) dan 
1 SST Pramuka Tanimbar. 

Tabur Bunga dan Renungan Suci 

Usai upacara. Bupati Fatlolon mengi¬ 
kuti jalannya upacara tabur bunga 
dalam HUT RI ke-74 Tahun 2019 di 
Pelabuhan Saumlaki yang dipimpin 
oleh Danlanal Saumlaki, Letkol Laut 
(P) Hartanto M. Tr. Hanla. 

Upacara yang digelar tepat pukul 
11.00 WIT itu berjalan dengan 
aman dan lancar. Bertindak selaku 
perwira upacara adalah Dansat- 
ma Lanal Saumlaki Lettu Laut (P) 
Yudianto dan Komandan Upacara 
adalah BP. Akun Lanal Saumlaki 
Letda Laut (S) Hariyadi. 

Selain Bupati didampingi istri, 
Ny. Joice Faflolon Pentuiy, SP, hadir 
pula Danlanal bersama istri Ny. Eni 
Setiawati Hartanto, Wakil Ketua 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) Tanimbar Piet Kaet Taborat, 
SH bersama istri. Kapolres MTB AKBP 
Andre Sukendar, S.IK bersama istri. 
Dandim 1507/Saumlaki, Letkol Inf. 
Rahmat Sairudin, S.IP bersama istri. 

Dansatrad 245/Nifmasbulur, Ga- 
tot Waseso, ST, M.Pol bersama is¬ 
tri, Danyonif 734/SNS Letkol Inf 
Edwin Charles bersama istri. Ketua 
Pengadilan Negeri Saumlaki Saiful 
Anam, SH., MH bersama istri. 
Kepala Kejaksaan Negeri Saumlaki, 
Frenkie Son Laku, SH bersama is¬ 
tri, Danki 3 Detasemen C Pelopor 
Brimob Polda Maluku, IPTU Abra- 
ham Thenu, Perwira TNI/Polri, 
para Anggota DPRD Tanimbar, 


Sekretaris Daerah (Sekda) Piterson 
Rangkoratat, SH bersama Istri Ny. 
Rangkoratat, Para Asisten Setda , 
Para Staf Ahli Bupati, Pimpinan 
SKPD lingkup Pemda Kabupaten 
(Pemkab) Tanimbar, Pimpinan In¬ 
stansi Vertikal, Pimpinan BUMD/ 
BUMN, Wakil Uskup Wilayah Ta¬ 
nimbar dan Maluku Barat Daya 
(MBD), Simon Petrus Matruty, 
Ketua Klasis Tansel, Pdt Lenny 
Bakarbessy Rangkoratat, S.Th, Ket¬ 
ua Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
Tanimbar, H. Tamzil Herman serta 
para rohaniawan. 

Selanjutnya pada Upacara 
Penurunan Bendera pukul 18.00 
WIT sore. Dandim Saumlaki ber¬ 
tindak sebagai Inspektur Upacara. 

Sebelumnya pada Jumat (16/8) bupa¬ 
ti bersama para pemimpin kabupaten 
ini melaksanakan pacara kehormatan 
dan renungan suci dalam rangka 
menyambut HUT RI ke-74 di Taman 
Makam Pahlawan (TMP) Desa Lau- 
ran. Kecamatan Tanimbar Selatan 
(Tansel) dengan penuh khidmat. 

Tingkatkan Patriotisme 

Wabup Tanimbar, Agustinus Utu¬ 
waly, pada kesempatan berbeda 
meminta seluruh masyarakat Ta¬ 
nimbar untuk meningkatkan rasa 
patriotisme dan nasionalisme yang 
berani berkorban demi bangsa dan 
negara dalam rangka memaknai 
HUT RI tahun ini. 

“Tingkatkan terus patriotisme 
bangsa dan negara dalam rangka 
menciptakan dan mewujudkan 
cinta NKRI, kalau tidak ada seman¬ 
gat patriotisme dan nasionalisme 
maka tentu NKRI akan menjadi an¬ 
caman,” kata dia pada Senin (06/8). 

Utuwaly pun menuturkan di momen 
Hari Kemerdekaan RI ke-74 tersebut 
dirinya berpesan agar seluruh mas¬ 
yarakat Bumi Duan Lolat untuk terus 
menjaga dan memupuk sifat kepahla¬ 
wanan dan semangat untuk memper¬ 
tahankan kedaulatan negara. 

Secara khusus ia meminta para 
generasi muda di Tanimbar untuk 
terus memaknai rasa bela negara 
melalui tutur kata yang beretika 
dari sisi norma budaya dan perun- 
dang-undangan yang berlaku. 

“Agar rasa patriotisme dan na¬ 
sionalisme tidak menjadi kendor, 
maka perayaan 17 Agustus mesti 
dilakukan berbagai kegiatan yang 
sesungguhnya harus punya muatan 
patriotisme dan nasionalisme. Han¬ 
ya dengan semangat kerelaan ber¬ 
korban untuk NKRI, maka NKRI 
harga mati,” tutupnya. 

Sementara Kapohes MTB AKBP An¬ 
dre Sukendar mengatakan suksesnya 
pelaksanaan rangkaian kegiatan upaca¬ 
ra dalam rangka HUT RI karena adan¬ 
ya keija sama semua pihak. 

”Saya mengucapkan banyak ter¬ 
ima kasih kepada seluruh elemen 
di Kabupaten Kepulauan Tanimbar 
yang sudah membantu Polri da¬ 
lam menjaga Kamtibmas sehingga 
seluruh rangkaian kegiatan dalam 
menyambut Hari Ulang Tahun Neg¬ 
ara Republik Indonesia dapat ber¬ 
langsung dengan aman dan lancar, 
dan bagi para pelatih Paskibra baik 
TNI maupun Polri.^^ Saya mengu¬ 
capkan terima kasih,” ujar dia (Lu2) 


19 AGUSTUS 2019 




4 Polisi di Cianjur Naik Pangkat Luar Biasa 


JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol. H. 
Muhammad Tito Karnavian, Ph.D. 
memberikan kenaikan pangkat luar 
biasa (KPLB) kepada empat anggota 
Polres Cianjur yang terbaki saat men¬ 
gamankan aksi unjuk rasa mahasiswa di 
Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Pangkat 
keempat personel Polri itu dinaikkan set¬ 
ingkat lebih tinggi dari pangkat semula, 
Jumat (16/8). 

“Benar, keempatnya dapat kenaikan 
pangkat luar biasa,” jelas Kadiv Humas 
Polri Irjen. Pol. Mohammad Iqbal, S.LK, 
M.H. ^ Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, 
Kebayoran Baru, Jaksel. 

Ia menerangkan KPLB diberikan se¬ 
bagai bentuk perhatian institusi Polri ke¬ 
pada keempat anggotanya yang terluka 
dalam tugas pengamanan aksi massa. 

“Ini addah perhatian institusi kepada 
keempat korban yang mengalami luka 
bakar, salah satunya Aiptu Erwin cuk¬ 
up serius, sekaligus apresiasi atas kineija 
mereka ketika sedang bertugas menjaga 
kamtibmas,” tuturnya. 

Keputusan KPLB tertuang dalam su¬ 
rat telegram bernomor STR/505/VIII/ 
KEP./2019 yang diterbitkan hari ini dan 
diteken Kepala Biro Pembinaan Karier 
(Karo Binkar) SSDM Polri Brigjen Pol. 
Drs. H.E. Permadi, M.M. 

4 penerima KPLB diantaranya Aiptu 
Erwin Yudha Wildani menjadi Ipda, 
Bripda Yudi Muslim menjadi Briptu, 
Bripda Fransiskus Aris Simbolon men¬ 
jadi Briptu dan Bripda Anif Endaryanto 

Murad... 

Bertindak selaku komandan upacara 
yakni Pabandya Latsopsdam XVI Pat- 
timura. Letkol Inf Mario Kristian Noya 
Teks Proklamasi dibacakan Ketua DPRD 
Provinsi Maluku Edwin Huwae. Semen¬ 
tara doa oleh Kakanwil kementerian Ag¬ 
ama provinsi Maluku Fesal Musad. 

Ratusan siswa-siswa SMP melakukan 
Aubade dengan menyanyikan sejumlah 
lagi perjuangan dengan diiringi instrumen 
Ajendam XVI/Pattimura diantaranya 
“ftoklamasi Agustus 45” dan “Gandong” 

Hotumese Choir Universitas Pattimura 
(Unpatti) Ambon membawakan dua lagu 
yak^ “Maluku Tanah Pusaka” dan “Pan¬ 
casila Rumah Kita” sedangkan “Indonesia 
Pusaka” yang dinyanyikan oleh Geofani 
Kefa dan Enjelic Lokolo yang mempakan 
juara pertama putra-putii lomba nyanyi 
tun^d dalam rangka 100 haii Kerja Gu¬ 
bernur-Wagub Maluku. 

Di akhir acara para peserta upacara 
serta warga yang menyaksikan jalannya 
upacara dikaget&n dengan kemunculan 
Gubernur Mduku, Murad Ismail dengan 


Pratama menjadi Briptu. 

Peristiwa terbakarnya empat polisi an¬ 
ggota Polres Cianjur terjadi saat hendak 
memadamkan api di ban bekas yang di¬ 
bakar oleh mahasiswa peserta unjuk rasa 
pada, Kamis (15/8). Diduga ada massa 
yang melemparkan bensin sehingga 
memicu api menjadi besar sehingga 
menyambar ke polisi yang menjaga aksi. 

Erwin Yudha, Anggota Bhabinl^mtib- 
mas Polsek Kota Cianjur yang mengala¬ 
mi luka bakar 64% di tubuhnya diriijuk 
ke Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP). 

Kepala RS. Polri Kramat Jati, Brigjen 
Pol. DR. Musyafak mengatakan Erwin 
dirujuk ke RSPP karena membutuhkan 
penanganan khusus. 

Sementara itu Polda Jabar telah me¬ 
netapkan satu orang tersangka terkait 
insiden tersebut. Saat ini masTi menyeli¬ 
diki motif mahasiswa berinisial RS itu 
melempar cairan berupa minyak yang 
membuat api menyambar polisi. “Untuk 
motifiiya masih kita dalami,” jelas Kabid 
Humas Polda Jabar Kombes Trunoyudo 
Wisnu Andiko, Sabtu (17/8). 

Ia mengatakan bahwa penyidikan ter¬ 
kait mo^ itu dilakukan oleh penyidik 
Satreskrim Polres Cianjur dan Ditreskri- 
mum Polda Jabar. Aparat juga bakal mel¬ 
acak asal mula cairan tersebut dibawa 
dalam aksi demo. “Kita lihat pembagian 
tugasnya nanti. Dari mana asalnya, be¬ 
linya di mana, siapa yang bagi tugas nan¬ 
ti disampaikan. Biarkan penyidi secara 
profesional bekerja lagi,” jelasnya. (M13) 

menyanyikan lagu “Maluku Tanah Pusa¬ 
ka” di bawah guyuran hujan lebat dengan 
‘Backing voM” oleh Hotumese Choir 
Unpatti Ambon. 

Dalam momentum tersebut, Paskibra- 
Maluku memukau masyarakat karena 
sukses mengibarkan Bendera Merah 
Putih. Dimana pembawa baki Bendera 
Merah Putih Pita Huwae merupakan sis¬ 
wi SMA Negeri Siwalima Ambon. 

Gubernur pada kesempatan itu men¬ 
yatakan peringatan HUT RI hendaknya 
tidak dimaknai sebagai seremonial semata 
tetapi sebagai pembangun kesadaran nasi¬ 
onal dan semangat patriotisme temtama 
dalam bermasyar^t 

“Peijuangan kita saat ini bukanlah per¬ 
juangan feik mda\mi penj^ah namun 
bagaimana kita bepuang untuk mening- 
kafan tesejahteraan mas)^rakat Indonesia 
khususnp di Maluku. L^ya ini sejalan 
derigankorrdtmenkitalewatvisiperrbarigu- 
nan Maluku 2019-2024 yaitu Maluku yang 
terkelola secara jujur, bersih dan melayani, 
terjamin dalam k^ahteraan dan berdaulat 
atas gugusan kepulauan, ” kata Murad (LOl) 


JokowL. 

mengibarkan bendera Merah Putih 
adalah Tim Merah. Salma El Muta- 
faqqiha Putri Achzaabi yang merupa¬ 
kan perwakilan dari Provinsi Jawa 
Tengah terpilih sebagai pembawa 
bendera Merah Putih. 

Yang bertugas untuk mengibarkan 
bendera ialah Rafi Ahmad Falah se¬ 
bagai Komandan Kelompok 8 yang me- 
waldli Provinsi Banten, Rayhan Alfaro 
Ferdinand Siregar sebagai pembentang 
bendera yang mewakili Provinsi DKI 
Jakarta, dan Rangga Wirabrata Ma¬ 
hardika sebagai pengerek bendera yang 
mewakili Provinsi Jabar. 

Paskibraka 2019 yang anggotanya 


berasal dari perwakilan masing-mas¬ 
ing provinsi di Indonesia sebelumnya 
telah dikukuhkan oleh Presiden Joko 
Widodo pada Kamis, 15 Agustus 
2019, di Istana Negara. Sebanyak 68 
pemuda telah mengucapkan Ikrar 
Putra Indonesia dan siap untuk men¬ 
jalankan tugasnya pagi ini. 

Upacara peringatan HUT Ke-74 
Republik Indonesia ini dihadiri pula 
oleh Presiden Ke-5 RI Megawati 
Soekarnoputri dan Wakil Presiden 
ke-6 RI Try Sutrisno, Wakil Presiden 
ke-11 Boediono, Sekretaris Kabinet 
Pramono Anung, Menteri Sekretar¬ 
is Negara Pratikno, dan sejumlah 
Menteri Kabinet Kerja lainnya. (R02) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 












12 g^Lelemuku 


19 AGUSTUS 2019 


PERISTIWA 


Abdul Gani Kasuba Pimpin Upacara HUT RI 



SOFIFI - Gubernur Maluku Utara 
(Malut) KH. Abdul Gani Kasuba LC 
memimpin Upacara HUT Prokla¬ 
masi Kemerdekaan Republik Indo¬ 
nesia yang ke-74 Tahun 2019, yang 
dilaksanakan di Lapangan Guraping 
Sofifi, Kecamatan Oba Utara, Kota 
Tidore Kepulauan pada Sabtu (17/8) 
pukul 10.00 WIT 

Pada upacara yang berlangsung 
dengan l^idmat dan lancar terse¬ 
but, Gubernur menjadi inspektur 
upacara, dengan komandan Up¬ 
acara Letkol CAJ Waskito S.Sos. 
Selanjutnya pembacaan Naskah 
Proklamsi oleh Ketua DPRD 
Provinsi Malut, Ny Alien Mus, SE. 

Dalam upacara peringatan detik- 
detik proMamasi ditandai dengan 
bunyi sirine selama kurang lebih 
satu menit. 

Upacara peringatan HUT Prokla¬ 
masi Kemerdek^aan Republik In¬ 
donesia yang ke-74 tahun 2019 
ini, dihadiri oleh Kapolda Maluku 
Utara Brigjen Pol. Drs. Suroto, 
M.Si., Forkopimda Provinsi Malu¬ 
ku Utara, Ketua Bhayangkari Daer¬ 
ah Maluku Utara Ny. Santy Suroto, 
Para Pejabat Utama Polda Malut, 
para Pejabat Utama TNI, dan tamu 


undangan serta para peserta upaca¬ 
ra diantaranya para siswa sekolah 
dan masyarakat. 

Dalam Upacara peringatan Hut 
Proklamasi RI ke-74 ini, Latifa 
Syukraini Putri siswi SM A Negeri 1 
Halmahera Utara (Halut), dipercay¬ 
akan sebagai pembawa baki untuk 
menerima bendera Merah Putih 
dari Gubernur Maluku Utara selaku 
Inspektur Upacara di podium. 

Latifa Syukraini Putri setelah me¬ 
nerima bendera merah putih dari 
inspektur upacara untuk dikibar¬ 
kan, kemudian diserahkan kepada 
Anggota Paskibraka yang bertugas 
untuk mengibarkan bedera merah 
putih, anggota paskibraka yang 
bertugas mengibarkan bendera 
yakni Drajat Septiyansah Upara 
siswa SMA negeri 1 Ternate, Chris- 
tian G. Orno siswa SMK negeri 1 
Ternate dan Aliyyatur Rohman 
siswa SMA Negeri 1 Halmahera 
Utara. 

Sedangkan dalam pelaksanaan pen¬ 
gibaran bendera Pusaka dilakukan 
oleh 32 orang yang terdiri dari 15 
putra dan 17 putri Pelajar SMA sed¬ 
erajat perwakilan dari 10 Kabupaten 
dan Kota Se Maluku Utara. (Mll) 


Walikota Pimpin Upacara HUT RI di Balaikota Ambon 


AMBON - Walikota Ambon, Richard 


Republik Indonesia yang b erlangsung ( 
Balaikota Ambon, Sabtu (17/8), menga¬ 
jak seluruh aparatur Pemerintah Kota 
untuk lebih meningkatkan kinerja. 

“Banyak hal yang masih bisa kita 
lakukan untuk Kota Ambon, untuk 
Bangsa Indonesia. Lewat momen per¬ 
ayaan Hari Ulang Tahun Proklamasi 
Republik Indonesia saat ini, saya men¬ 
gajak seluruh ASN lingkup Pemerintah 
Kota Ambon untuk terus meningkat¬ 
kan kinerja,” pinta Walikota. 

la mengakui, banyak negara besar di 
dunia yang mengalami disintegrasi, 
namun Bangsa Indonesia denganTan- 
casila sebagai dasar negara berhasil ber¬ 
tahan hingga kini. 

“Begitu banyak suka duka dalam per¬ 
jalanan hidup Bangsa ini dan kita harus 
memilfe Pancasila sebagai 


jalanan nic 
bersyukur 


dasar negara yang sudah mempersatu¬ 
kan kita sampai kmi. Tugas kita sekarang 
adalah menjaga keut^an negara melalui 
kerja dan kinena kita,” jelas Walikota. 

Dalam konteks Pemerintah Kota Am¬ 
bon, lanjut Walikota, begitu banyak pe¬ 
rubahan kearah positif yang terjadi baik 
secara fisik maupun non fisik. “Semua itu 
nampak dari begitu banyak penghargaan 
yang diterima, apresiasi yang berikan ke¬ 
pada Pemerintah Kota,” terangnya. 

Namun demikian, hal tersa)ut bukan 
menjadi titik akhir dari segala kineija, me¬ 
lainkan pemicu untuk tems bekepa dan 
menghasilkan karya-karya yang berman¬ 
faat bagi masyarakat Kota Ambon. 

“Banyak daerah yang tidak memiliki 
sumber daya alam, tapi bisa berhasil 
membangun daerahnya lewat presta¬ 
si yang dihasilkan dan apresiasi yang 
diberikan Pemerintah Pusat. Kita juga 
bisa, kalau kita mau berusaha untuk 
menggapainya,” tegas Irup. 


Walikota juga menghimbau agar se¬ 
lain meningkatkan Mnerja, aparatur 
Pemerintah Kota juga harus menjaga 
koordinasi internal agar tetap berjalan 
dengan baik. “Tingkatkan soliditas dan 
kebersamaan dalam bekerja. Mari,ting¬ 
katkan kinerja kita untuk Ambon yang 
lebih baik,” tutup dia. 

Perayaan HUT Proklamasi juga 
dilakukan ibu-ibu TP-PI^ dan Dhar- 
ma Wanita Kota Ambon, diantaranya 
membagi-bagikan kue serta stiker uca- 

g an selamat Kepada masyarakat. Hal ini 
ertujuan untuk mengajak masyarakat 
Kota Ambon bersama-sama merayakan 
Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. 
Dengan stiker yang bertuliskan Ambon 
Rumah Beta, Rumah Orang Basudara 
serta Indonesia Rumah Kita Bersama. TP- 
PKK dan Dharma Wanita Kota Ambon 
ingin menghimbau kepada masyarakat 
untuk bersyukur atas keutuhan negara 
yang masih terjaga dengan baik (K02) 




Dirgahayu 
Republik Indonesia 


PEMERINTAH DAERAH 
ICA&UPATEN KEPULAUAN TAMIMbAH 


O'PemeftrrtBti Kepdwiiin T^ntnbar 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 

















